
Organ Gemk Hewan 
dan Manusia 


Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 


Buku Guru SD/MI 
Kelas V 


















Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Organ Gerak Hewan dan Manusia : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Edisi 
Revisi Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
viii, 264 hlm.: ilus.; 29,7 cm. (Tema ; 1) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 

Untuk SD/MI KelasV 

ISBN 978-602-427-205-0 


I. TematikTerpadu -- Studi dan Pengajaran 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

I.Judul 


372.1 


Penulis : Maryanto. 

Penelaah : Mulyana, Sri Sulistyorini, Mamat Ruhimat, Filia Prima Artharina, Rahmat,TitiTri 

Hartiti Retnowati, Bambang Prihadi, Yansen Marpaung, Isnarto, dan Suharsono. 

Pe-rev7ew : Elah Nurelah 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan Ke-1,2014, (ISBN 978-602-282-510-4) 
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi) 

Disusun dengan hurut Baar Metanoia, 12 pt. 



Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam ranah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya dilaksanakan 
dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan pembelajaran tematik terpadu. 

Untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku tematik berbasis 
aktivitas yang mendorong peserta didik untuk mencapai standar yang telah ditentukan. 

Buku tematik terpadu ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan membantu siswa 
mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui pembelajaran aktif, kreatif, menantang, 
dan bennakna serta mendorong mereka untuk berpikir kritis berlandaskan kepada nilai-nilai 
luhur. 

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa 
dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat mengembangkan dan memperkaya 
pengalaman belajar siswa dengan daya kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang 
relevan dan disesuaikan dengan potensi siswa di sekolah masing-masing. 

Buku ini adalah merupakan penyempurnaan dari edisi terdahulu. Buku ini bersifat terbuka 
dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Untuk itu, kami 
mengundang para pembaca memberikan sumbang saran, kritikan, dan masukan yang 
membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam penyempurnaan 
buku ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan 
dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih berkualitas. 


Penulis 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 





Tentang Buku Guru 

Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini berisi sebagai berikut. 

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari 
berbagai mata pelajaran. 

2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 
pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

3. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

4. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 

5. lnformasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 

6. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan 
kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar 
peserta didik di rumah. 

7. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. 

Kegiatan pembelajarandi buku inididesam untukmengembangkan kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) peserta didik melalui aktivitas yang 

bervariasi sebagai berikut. 

1. Membuka pelajaran yang menarik perhatian peserta didik seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, 
memberikan masalah, dan sebagainya. 

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat 
mengorganisasi mformasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dan dikerjakan). 

3. Memantik pengetahuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya agar 
peserta didik bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan 
dipelajari. 

4. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu peserta didik memahami 
konsep. 

5. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 

6. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang 
telah dipelajari. 

7. Pemberian umpan balikyang akan menguatkan pemahaman peserta didik. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 




Bagaimcma Menggunakan Buku Guru 

Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan 
buku peserta didikdan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut. 

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasardan Indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti Kl-1 dan Kl-2 dalam semua 
kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 
mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif. 

4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti Kl-1 dan Kl-2 dengan kegiatan 
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku 
peserta didiksesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran.Temukan 
juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 
perencanaan (misalnya, peserta didik tidak bisa mengamati tanaman di 
luar kelas pada saat hujan). 

7. Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 
peserta didik bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, 
dan menggambar), selain melibatkan peserta didik secara langsung, 
diharapkan melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

8. Guru diharapkan mengembangkan: 

a. metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif,dan menyenangkan (PAKEM), 

b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan 

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 

9. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di 
lingkungan sekolah. 

10. Pada semester 1 terdapat 5 tema. Setiap tema terdiri atas 3 subtema. 
Masing-masing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap 
pembelajaran diharapkan selesai dalam 1 hari. 

11. Tiga subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 minggu. 

12. Aktivitas minggu ke-4 adalah kegiatan Aku Cinta Membaca. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa 
dan menanamkan rasa cinta membaca. 

13. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun 
demikian,alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjukumum. 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 





Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi 
dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik-terpadu. 

14. Buku peserta didik dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan 
dengan pencapaian kompetensi. 

15. Hasil karya peserta didik dan bukti penilaiannya dapat dimasukkan ke 
dalam portofolio peserta didik. 

16. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu 
subtema selesai. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran 
berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide 
kreatif untuk pengembangan lebih lanjut. 

17. Libatkan semua peserta didik tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap 
peserta didik cerdas dalam keunikan masing-masing. Dengan demikian, 
pemahaman tentang kecerdasan majemuk, gaya belajar peserta didik 
serta beragam faktor penyebab efektivitas dan kesulitan belajar peserta 
didik, sangat dibutuhkan. 

18. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk 
mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran). 


Kerja Sama dengan Orang Tua 

Secara khusus, di setiap awal sub tema Buku Peserta didik terdapat lembar 
untuk orang tua yang berjudul 'Kerjasama dengan Orang tua'. Halaman ini 
berisi materi yang akan dipelajari, aktivitas belajar yang dilakukan anak 
bersama orangtua di rumah, serta saran agar anak dan orang tua bisa belajar 
dari lingkungan. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan aktivitas 
belajar anak. Saran-saran untuk kegiatan bersama antara peserta didik dan 
orang tua dicantumkan juga pada akhirsetiap pembelajaran. Guru diharapkan 
membangun komunikasi dengan orang tua sehubungan dengan kegiatan 
pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan peserta didik di rumah. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Kompetensi' Inti Kelas V 


Kompetensi Inti 

l. 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

2. 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 
perilaku anaksesuai dengan tahap perkembangannya. 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 











Diunduh dari Pendidihan.idi 

Dattar Isi 


Kata Pengantar 

iTT' 

Tentang Buku Guru 

IV 

Bagaimana Menggunakan Buku Guru 

V 

Kompetensi lnti Kelas V 

vii 

Daftar Isi 

vm 

Tema T 

Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Subtema 1 

Organ Gerak Hewan 

1 

Subtema 2 

Manusia dan Lingkungan 

77 

Subtema 3 

Lingkungan dan Manfaatnya 

152 

Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Proyek 

225 

Profll Penulls 

257 

Profll Penelaah 

258 

Profll Editor 

263 

Profi'l llustrator 

264 


VlTT' Buku Guru SD/MI Kelas V 

















Subtema 1 

Organ Gerak Hewan 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPA 

3.1 Menjelaskan alat gerak 
dan fungsinya pada hewan 
dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat 
gerak manusia. 

4.1 Membuat model sederhana 
alat gerak manusia dan 
hewan. 


SBdP 

3.1 Memahami gambar cerita. 

4.1 Membuat gambar cerita. 


IPS 


3.1 Mengidentihkasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis lndonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 


1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 
Menyajikan hasil 
identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


1 



















Subtema 1 

Organ Gerak Hewan 


KEGIATAN PEM3ELAJARAN 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 



Membaca bacaan tentang organ gerak hewan 
dan manusia. 

Menentukan ide pokok setiap paragraf dalam 
bacaan. 

Menulis dan mengembangkan ide pokok 
menjadi sebuah paragraf. 

Berdiskusi menyebutkan pengertian, fungsi, 
dan cara menentukan ide pokok bacaan. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Ide pokok, dan organ gerak manusia dan 
hewan. 

Keterampilan: 

• Menyebutkan organ gerak hewan dan 
manusia, menentukan ide pokok bacaan, 
menulisdan mengembangkan ide pokok 
menjadi paragraf. 



Mengamati gambarcerita tentang kelinci. 
Menceritakan gambar tentang kelinci. 
Mengamati rangka organ gerak kelinci, 
burung, katak, ikan, dan kadal. 

Membaca bacaan gerakan ikan dalam air. 
Membuat model kerangka dari kertas karton. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan organ gerak hewan 
vertebrata, memahami gambar cerita. 

Keterampilan: 

• Membuat gambar cerita, menceritakan 
gambar, membaca dan menulis ide pokok 
bacaan. 



Mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai 
denga nilai-nilai yang terkandung dalam sila 
Pancasila. 

Menganilisa sikap-sikap yang sesuai dengan 
sila-sila pancasila. 

Menentukan ide pokok dari cerita teman. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan sikap-sikap yang sesuai 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
sila-sila Pancasila dan ide pokok. 

Keterampilan: 

• Menyebutkan dan menuliskan sikap- 
sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila dan 
menemukan serta menuliskan ide pokok 
bacaan. 



Mengidentifikasi kondisi geografis pulau- 
pulau di Indonesia. 

Menyebutkan kondisi geografis wilayah 
Indonesia. 

Mengidentifikasi perilaku-perilaku yang 
sesuai dengan nilai-nilai luhuryang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila. 
Membaca bacaan mengenai perilaku yang 
sesuai dengan nilai-nilai luhurdalam sila-sila 
Pancasila yaitu gotong royong. 

Menemukan ide pokok bacaan. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengidentifikasi kondisi geografis 
Indonesia, menyebutkan contoh perilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila dan 
membaca bacaan tentang sikap yang 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Keterampilan: 

• Studi pustaka untuk mencari informasi 
mengenai kondisi geografis Indonesia lalu 
menyimpulkannya. 



2 


Buku Guru SD/MI Kelas V 













Subtema 1 

Organ Gerak Hewan 



Menentukan perbedaan hewan vertebrata dan 
avertebrata. 

Menentukan ide pokok dari bacaan. 

Membuat model hewan avertebrata dari 
plastisin. 

Membuat gambr ilustrasi sesuai teks bacaan. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Perbedaan hewan vertebrata dan 
avertebrata. 

Keterampilan: 

• Membuat gambar cerita dan menuliskan 
ide pokok masing-masing paragraf dalam 
bacaan. 



Menyusun cerita dengan menentukan ide 
pokok terlebih dahulu. 

Menemukan ide pokok masing-masing 
paragraf. 

Menggali informasi dari bacaan untuk 
dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita. 
Menyebutkan organ gerak hewan vertebrata 
dan hewan avertebrata. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menentukan ide pokok bacaan, 
menyebutkan organ gerak hewan 
vertebrata dan avertebrata. 

Keterampilan: 

• Mengamati gambar cerita, membuat 
gambar cerita, dan membuat cerita 
berdasarkan gambar. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 










Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa 
dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 

2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap 
paragraf dalam bacaan secara tepat. 

3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah 
paragraf secara runtut. 

4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menebutkan pengertian, fungsi, dan cara 
menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. 

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar 

Buku, teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ 
gerak hewan dan manusia 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan mendeskripsikan ilustrasi gambardan percakapan yang 
merangkum kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari. 

• Siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ gerak hewan 
dan manusia. 

• Biarkan siswa mengamati dan menganalisa gambardan percakapan 
secara cermat. 

Catatan: '— 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara 
cermat untuk menggali informasi. 

2. Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk 
mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui 
konsep pelaporan tertulis. 

3. Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog 
interaktif. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa terangsang untuk ingin tahu dan mempelajari lebih lanjut tentang 
organ gerak hewan dan manusia. 

- Siswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap organ gerak. 




Subtema 1: Organ Gerak Hewan 



• Siswa membaca bacaan berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. 
Alternatif kegiatan membaca: 

1. Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta membaca 
dalam hati. 

2. Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

3. Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh 


siswa 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa gemar membaca. 

- Siswa memiliki keterampilan untuk menggali informasi dari sebuah 
bacaan. 

- Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui organ gerak manusia dan 


hewan 


• Selesai membaca, siswa mencari dan menentukan ide pokok tiap paragraf 

dari bacaan yang telah dibacanya. 

Alternatif jawaban 

1. Paragraf 2: Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak 
tersusun dalam sistem gerak. 

2. Paragraf 3: Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni 
tulang dan otot. 

3. Paragraf 4: Tulang merupakan alat gerak pasif. 

4. Paragraf 5: Otot merupakan alat gerak aktif. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar khususnya dalam memaharm bacaan dan menentukan ide pokok 
bacaan. 

- Siswa mampu menentukan ide pokok bacaan. 



• Pada kegiatan: Ayo Menulis, secara mandiri siswa mencoba membuat 
paragraf berdasarkan ide pokokyang telah ditentukan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 





Altematif Jawaban 

1. Paragraf 1: Organ gerak manusia dan 
hewan terdiri dari dua macam. Ada 
organ gerak pasif, yakni tulang. Ada 
juga organ gerak aktif, yakni otot. 

Tulang dan otot memiliki fungsi masing- 
masing dalam sistem gerak manusia 
dan hewan. 

2. Paragraf 2: Organ gerak banyak sekali 
fungsinya. Dengan organ gerak, kita 
dapat melakukan gerakan-gerakan dalam 
kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, 
berlari, memanjat, memegang, berenang, 
menggenggam, menoleh, dan lain-lain. 

3. Paragraf 3: Tanpa organ gerak manusia 
tidakakan bisa melakukan gerakan apa- 
apa. Manusia tidakakan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut 
dikarenakan organ gerakadalah sistem yang meneruskan perintah dari otak 
dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan 
karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan mengembangkan ide pokok menjadi 
sebuah paragraf. 

- Siswa mengetahui fungsi organ gerak. 

- Siswa dapat mandiri, bertanggung jawab, serta tekun dalam 
mengerjakan tugas. 


cx=r/ 


Organ 9rrok banycA , 


lonpa «Qon gcrak. 




Ayo Berdiskusi 



• Siswa membentuk kelompok untuk 

berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan 
cara menentukan ide pokok bacaan. 

Alternatif Pelaksanaan Diskusi 

1. Guru menciptakan suasana interaktif 
dan atraktif dengan mengajak siswa 
melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa 
acara, sekretaris/notulis, dan lain-lain. 
Sementara anak-anak yang lain bertindak 
sebagai peserta diskusi. 


Komo «jdah b*rtio»4 wocMutan x»r pokak <Jarl nwono-mowig parogrol 
bocoon *OrQan Ccro* Mantn» rtan Hrwon' <11 atov Srlaranpj. cobo 
dnkinitan Ortygort irmanmu lmlon9 Idr IVilc* «ualu bocaan- 

OtjJiuslkan trnlang hol-hal bertkul: 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


7 




















3. Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa 
acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

7. Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan hasil diskusi 

Alternatif Jawaban 

- Ide Pokok: Ide/gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan 
sebuah paragraf. 

- Fungsi Ide Pokok: Menjadi dasar pengembangan paragraf. 

- Cara menetukan ide pokok: Membaca kalimat dalam paragraf satu 
demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang 
disebut ide pokok/pikiran utama. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memahami pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok 
dari sebuah bacaan. 

- Siswa mampu mengembangkan sikap kerja sama dalam kelompok serta 
menghargai pendapat orang lain. 

• Pada kegiatan Ayo Berdiskusi, secara mandiri siswa membuat kesimpulan 
hasil diskusi. 

• Cara membuat kesimpulan dengan mencatat dan memerhatikan semua 
pendapat yang disampaikan dalam diskusi kemudian membandmgkan 
pendapat-pendapat tersebut. 

• Setelah membandmgkan, carilah pendapat yang banyak didukung oleh 
peserta diskusi dan yang dirasa mendekati kebenaran. 

• Siswa meminta penguatan kepada guru mengenai kesimpulan yang telah 
diambil. 

• Siswa diberikan kesempatan untuk bertaya dan memberikan tanggapan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memaharm konsep dan memiliki ketrampilan untuk 
menyimpulkan suatu kejadian atau peristiwa. 

- Kemandirian dalam mengerjakan tugas serta kepekaan dan berpikir 
kritis. 


8 


Buku Guru SD/MI Kelas V 




| Hasil yang diharapkan 

- Kemandirian dan ketekunan dalam mengerjakan tugas. 

• Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari, 
berkaitan dengan organ gerak manusia dan hewan. 

Catatan : 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak 
materi yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 


- Siswa meningkatkan kegiatan 
belajarnya sesuai dengan tingkat 
pencapaian yang dicapainya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Dengan bantuan orang tuanya, siswa 
mengamati hewan-hewan yang ada 
di sekitar tempat tinggalnya. Siswa 
mengidentitikasi organ gerak hewan- 
hewan tersebut. 


Ayo Renungkan 



timuk mmgrlalnil *rl>riaj*i jouh prmaltamanmu Unlang klr pakak vmi(u 
hacaan, (orUi «alu bacaan krmudian Imluknn idr daii maung- 

mating paragrol. linjuWon ho«4n>o krpodo trmon, orang tuo. alou gmunu 
urrtuk di«vc*xm/diollai. Mnluin ha*il noluatlnya/pmiloMnntio podo kciom 
lirrlhiil. 


Kn)o Samo «tengon Oang Tuo 



• Cr»rtakon hatilnya krpada Irmon-lmian alau guiu dl «rknlali. 


| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui organ gerak hewan. 

- Menambah rasa ingin tahu. 

- Kerja sama. 

- Keterampilan mengumpulkan dan 

mengolah data atau informasi melalui kegiatan pengamatan. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


9 











Remedial 


Organ gerak hewan 

Alat Gerak 

Namanya 

Fungsinya 

Pasif 



Aktif 




Pengayaan 

Coba amati kegiatanmu sehari-hari. 

1. Tunjukkan gerakan dalam kegiatanmu sehari-hari yang memanfaatkan 
kerja organ gerak:. 


2. Apakah yang akan terjadi jika organ gerakmu tidak dapat bekerja sebagai 
mestinya?. 


Penilaian 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: uji unjuk kerja 


10 Buku Guru SD/MI Kelas V 

















D. Bentuk Instrumen Pemlaian 
1. Sikap 
a. Disiplin 


No. 

Nama Siswa 

Aspek Sikap yang Dinilai 

Catatan Guru 

Datang 

Tepat 

Wa ktu 

Menger- 
jakan Tu- 
gas Tepat 
Wa ktu 

Ter- 

tib dalam 

Pem- 

belajaran 

Bersera- 

gam 

Lengkap 

Melak- 

sanakan 

Plket 

Meng- 

emba- 

likan 

Plnjaman 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

Banyaknya SB 
dan PB 

1. 















2. 















3. 















4. 















5. 















6. 















7. 















8. 















9. 















10. 
















b. Tanggung Jawab 


No. 

Nama Siswa 

Aspek Sikap yang Dinilai 

Catatan 

Guru 

Menye- 

lesaikan 

Tugas 

Belajar 

Melak- 

sanakan 

Keber- 

sihan 

Menger- 

jakan 

Tugas 

PR 

Memberl 

Peme- 

cahan 

Masalah 

Mem- 

buat 

Laporan 

Mem- 

berikan 

San- 

tunan 

Sosial 

Menye- 

lesaikan 

Tugas 

Belajar 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

Banyaknya 
SB dan PB 

1 . 

















2. 

















3. 

















4. 

















5. 

















6. 

















7. 

















8. 

















9. 

















10. 


















Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


11 




































































c. Peduli 


No. 

Nama Siswa 

Aspek Sikap yang Dinilai 

Catatan 

Guru 

Per- 

hatian 

kepada 

Teman 

Mem- 

bantu 

Teman 

lngin 
Tahu Ke- 
sulitan 

Teman 

Men- 

jenguk 

Teman 

Merawat 

Ling- 

kungan 

Memin- 

jamkan 

Alat 

Belajar 

Melerai 

Teman 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

Banyaknya 
SB dan PB 

1 . 

















2. 

















3. 

















4. 

















5. 

















6. 

















7. 

















8. 

















9. 

















10. 


















d. Percaya Diri 


No. 

Nama Slswa 

Aspek Sikap yang Dinilai 

Catatan Guru 

Berani 

Tampil 

Berani 

Mencoba 

Berani 

Berpen- 

dapat 

Be- 

rani Me- 
mimpin 

Menyam- 

paikan 

Kritik 

Memper- 
ta-hank- 
an Pen- 

dirian 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

SB 

PB 

Banyaknya SB 
dan PB 

1. 















2. 















3. 















4. 















5. 















6. 















7. 















8. 















9. 















10. 
















12 Buku Guru SD/MI Kelas V 




































































2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 


Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll Pemlaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

oo 

Belum 

Tercapai 

(Z) 

Tercapai 

</) 

Belum 

Tercapai 

</) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan organ gerak pada hewan dan manusia 

2. Aspek 2: Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 






















3. Keterampilan 


Pemlaian Unjuk Kerja 

a. Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil yang ditulis 
sesuai dengan 
kejadian atau 
peristiwa yang 
tampak pada 
gambar yang 
diamati. 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati 
dan benar 
mengelompokkan 
jawabannya. 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawabannya. 

Sebagian besar 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawabannya. 

Hanya sebagian 
keciljawaban 
yang ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
hanya sebagian 
kecil benar dalam 
mengelompokkan 
jawabannya. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Tulisan hasil 
pengamatan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


14 Buku Guru SD/MI Kelas V 













b. Mencari ide pokok bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbmgan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


15 























Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan 
merangkai sebuah cerita secara runtut. 

2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi 
dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 


3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak 
hewan beserta fungsinya secara tepat. 


4. Dengan membaca teks, siswa mampu 
mengidentifikasi gerak ikan di airsecara 
tanggung jawab. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar dan teks bacaan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 


Ayo Mengamati' 


• Siswa mengamati secara seksama 
gambarcerita yang terdapat pada buku 
siswa. 

• Fokus pengamatan siswa pada gambar 
dan rangkaian cerita. 



• Siswa menyajikan dan mengomunikasikan hasil pengamatannya secara 
tertulis ke dalam kolom yang tersedia pada buku siswa. 


Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengamati. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat ketepatan jawaban siswa. 


| Hasil yang diharapkan 

- Menyebutkan pengertian gambar cerita. 

- Merangkai sebuah cerita berdasarkan gambar. 

- Kemampuan mengidentifikasi berdasarkan pengamatan terhadap suatu 
objek, dalam hal ini berupa gambar. 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 











• Setelah memahami tentang gambar cerita, siswa mengamati rangkaian 
gambar untuk kemudian menyusun menjadi sebuah cerita. 

• Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dalam 
mengartikan gambar. 

Catatan: 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara cermat 
dalam menggali intormasi. 

2. Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah intormasi yang berguna melalui konsep pelaporan 
tertulis. 

3. Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog interaktit. 


| Hasil yang diharapkan 

- Sikap mampu mengamati gambar 
secara detail. 

- Siswa mampu berimajinasi terhadap 
isi gambar. 

- Siswa mampu menuangkan imajinasi 
dari gambar untuk dirangkai menjadi 
sebuah cerita. 

- Tekun, bertanggung jawab, dan 
mandiri dalam melaksanakan tugas. 



ComtKK crttUt inrrttpakon ganihor atou wranglwian gambar fang 
incngandung crbuOh cento. Conooti gombar cerrla actatoti gambar 
llintimi. Oambar ihnrmi mmipakan gomhar yong inmitiikimg 
m crtKioh bocoan a*au trii. Gambor llmtnm ditwtMan mentodl 
duo mocam. yokni gamtar yong berupo folo Oon gamtor tongan. 
Pmggunaan gambar ikiMiou dnrwoilon dmgon krbutultan dan W 
bacoon atou tek*. 


Adapun rogam gambar llintiotl onoora lom beiupa cergam (cento 
bergomtor). komtt. pomHet. ccver. kortun. dan konkatur. labiAoh komu 

IhmMI 



Obpk gamhor ilmlrau dapol hmipa gamhor mantnia, hrwon, dan tumbuh* 
tumbuhan vrto bmdo-bmda yong ada di v-Mar Ma. Obyrk gambor mi 
hann divcuoikon dengan m otau bocoon. 

GaguKOn brmimbrr dan baraan. Srlrlah mrnmtiikan gogo%on, 
lentukaniah odegan apa yang okon dlgamhar. uapo to/o tokahnya. 
bogaiinana uiawnany), vrta mrdia yang dkon dtguoakaii. 


2. Skrho 

Slrtw odalah lamangon gairtoi yang dibuat wmkii dangan gagowm. 
Datom membuat tketaa hann beitwti-hotL perhatlkan bogaimono toto 
Iriak dan duan abyrk yang dkjambar. 

3. Pewomaan 

Srtrlatl drtw wlnai dibuat, komu dapal mewamai. Prwamaan dapal 
dltokukon dengan memakoi dua corak. yolnl mewamal wni dengan 
womo ocllnyo don mewamol bebm mia dengan vna|lnoai tendtn. 
Kamu dopat menggunokon cat oar, cat minyak. pemit wama. H»dol, dan 
loin-toin. 



• Guru mengatakan kalimat penghubung 
yang menjembatani perpindahan 
kompetensi dari cerita gambar ke organ gerak hewan. 


• Siswa mengamati rangka organ gerak tulang pada hewan vertebrata 
beserta fungsi-fungsinya. 


• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 
memberikan tanggapan. 


| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui rangka organ gerak hewan vertebrata. 

- Berani dan percaya diri mengemukakan pendapat . 


18 Buku Guru SD/MI Kelas V 









• Guru memastikan bahwa siswa 
telah memahami organ gerak hewan 
vertebrata. 

• Setelah benar-benar paham, guru 
mermnta siswa membuat model 
sederhana organ gerak salah satu hewan 
avertebrata. 

• Siswa mencermati langkah-langkah kerja 
dan contoh yang ada pada buku siswa. 

• Kegiatan ini juga bisa menjadi altematif 
sebagai tugas rumah. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui rangka organ gerak 
hewan vertebrata. 

- Kreatif, tanggung jawab, dan disiplin 
dalam mengerjakan tugas. 







Ayo Membaca 



• Guru memberikan sebuah narasi informasi secara menarik dengan konsep 
interaktif untuk menghubungkan materi tentang organ gerak pada hewan 
vertebrata dengan isi bacaan yang akan dibaca siswa. 

• Siswa diminta untuk membaca teks tentang Gerak Ikan di Air. 


Alternatif kegiatan membaca: 

1. Alternatif 1, Guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, Guru menunjuk satu siswa 
untuk membacakan teks tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3, Bacaan tersebut dibaca 
secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selasai membaca, secara mandiri siswa 
menuliskan ide pokokdari masing- 
masing paragraf. 


lJ 


Grrak Uum doiam Air 





Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


19 














• Berikan umpan balik di sepanjang proses 
kegiatan, terutama bagi tumbuh dan 
berkembangnya keterampilan eksplorasi, 
pengumpulan data, dan komunlkasi. 

• Keglatan ini bisa dijadikan sebagai salah 
satu alternatif penilaian dengan melihat 

:benaran jawaban siswa 
data/informasi yang 
a. 



| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui gerak ikan di air. 

- Menggali informasi dari teks bacaan. 

- Membaca dengan baik. 

- Menemukan ide pokok setiap paragraf dari bacaan. 

Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang dapat kamu lakukan 
jika badanmu sehat? Bagaimana cara merawat rangka tubuhmu? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masmg-masmg siswa 
untuk mengatahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
aktivitas yang bisa dilakukan jika badan sehat (misalnya bermain dengan 
bola besar) serta cara merawat rangka tubuh manusia. 



Catatan: 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada akth/itas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memahami organ gerak pada hewan vertebrata 

- Siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf 

- Siswa mampu membuat cerita gambar. 


20 Buku Guru SD/MI Kelas V 




Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa menunjukkan hasil karya gambaryang dibuatnya, lalu orang tua 
membuat evaluasi berdasarkan gambar tersebut. 

• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagai peran dan tugas 
dengan orang tuanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Menjaga hubungan baik dan kedekatan dengan orang tua. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 






Remedial 

Tuliskan bagian-bagian organ gerak hewan-hewan berikut. 


Rangka Tubuh Hewan 

Kelinci 

Burung 

Kadal 

















Pengayaan 

Buatlah gambarorgan geraksalah satu hewan berikut dan berilah penjelasan 
secukupnya pada gambar. 

1. Kelinci 

2. Katak 

3. Kadal 

4. Ikan 


Pemlaian 


E. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


F. Bentuk lnstrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


L 


Catatan: PenllalaK 
(pertkoran) dapat 
dilikat contokn/a pada 
Petmbelajaran 1 


22 Buku Guru SD/MI Kelas V 













2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasi'l PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

oo 

Belum 

Tercapai 

00 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan organ hewan vertebrata 

2. Aspek 2: Menjelaskan pengertian, ragam, dan langkah-langkah membuat gambar 
ilustrasi 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 23 





















3. Keterampilan 


Pemlaian Unjuk Kerja 

a. Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil yang ditulis 
sesuai dengan 
kejadian atau 
peristiwa yang 
tampak pada 
gambar yang 
diamati 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati 
dan benar 
mengelompokkan 
jawaban. 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Sebagian besar 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Hanya sebagian 
keciljawaban 
yang ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
hanya sebagian 
kecil benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


24 Buku Guru SD/MI Kelas V 












b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 25 














c. Menuliskan Ide Pokokdari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


d. Rubrik Membuat Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


26 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















e. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandlngan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakukan dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebaglan besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Hasil akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 27 













Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 

3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 




PPKn 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Bahasa lndonesia 


Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 

identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


28 


Buku Guru SD/MI Kelas V 















Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap 
yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila 
secara tepat. 

2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai 
dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 

3. Dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang 
diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. 

4. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari 
teks secara benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar, teks. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan memberikan narasi tentang contoh perilaku yang sesuai 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yakni membantu 
orang yang membutuhkan. 

• Secara interaktif, guru memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 
memberikan pendapat. 

Catatan: '— 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengemukakan pendapat. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila 

- Keterampilan mengidentifikasi. 

• Pada kegiatan Ayo Membaca, siswa membaca teks tentang nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila. 

Alternatif kegiatan membaca 

1. Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


2. Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan teks 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3: Teks tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Setelah membaca, siswa menemukan dan menuliskan ide pokok tiap 
paragraf. 


Altematif jawaban 


Paragraf 

Ide Pokok 

l 

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 

2 

Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan 
dalam kehidupan sehari-hari 

3 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa 

4 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab 

5 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia 

6 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan 

7 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia 


Catatan: 

• Guru menciptkan suasana yang penuh keakraban, sehingga muncul 
keberanian dan kepercayaan diri pada siswa untuk mengungkapakan 
pendapatnya. 

• Guru mengapresiasi setiap jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban 
yang kurang tepat. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila 
Pancasila. 

- Mandiri, cermat, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 


30 Buku Guru SD/MI Kelas V 














Ayo Berdiskusi' 



• Siswa diminta menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila 

pancasila. 

Altematif Pelaksanaan Diskusi: 

1. Guru menciptakan suasana interaktif 
dan atraktif dengan mengajak siswa 
melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa 
acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain 
bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab 
atas jalannya diskusi. Pembawa acara 
juga bertugas untuk membacakan 
pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat 
kejadian-kejadian yang terjadi saat diskusi berlangsung, seperti 
pendapat-pendapat yang disampaikan oleh peserta diskusi. Notulis juga 
bertugas untuk membuat laporan dan kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

Catatan: '— 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapannya. 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 

























Alternatif Jawaban 


No. 

Perilaku/Slkap 

Sesual dengan slla ke ... 

1 

11 

111 

IV 

V 

1 . 

Gotong royong 






2. 

Rajin beribadah 

■/ 





3. 

Melaksanakan hasil keputusan 
musyawarah secara bertang- 
gung jawab 




V 


4. 

Tidak membeda-bedakan antar 
yang kaya dan yang miskin 


V 




5. 

Memberikan kesempatan kepa- 
da orang tua untuk duduk ketika 
berada di angkutan umum 





•/ 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila 
Pancasila. 

- Siswa mampu bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan 
berani mengemukakan pendapatnya. 



• Pada kegiatan Ayo Menulis, siswa menuliskan sikap-sikap dalam 
kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 
dalam sila-sila Pancasila. 

• Siswa bisa memperhatikan perilaku orang-orang di sekitamya, baik di 
sekolah, rumah, maupun masyarakat. 

Catatan: L 

• Guru mendptakan suasana yang penuh keakraban, sehingga muncul 
keberanian dan kepercayaan diri pada siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya. 

• Guru mengapresiasi setiap jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban 
yang kurang tepat. 

Alternatif Jawaban 

1. Sikap yang sesuai dengan sila 1, tidak memaksakan agama kepada 
orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain 


32 Buku Guru SD/MI Kelas V 

















untuk beribadah dan merayakan hari 
besar keagamaan. 

2. Sikap yang sesuai dengan sila 2: 
tidak membedakan-bedakan teman 
dalam bergaul, saling mambantu dan 
menolong antarsesama, menjengguk 
orang sakit. 

3. Sikap yang sesuai dengan sila 3: 
gotong royong, kerja bakti, mempelajari 
kesenian dari daerah lain. 

4. Sikap yang sesuai dengan sila 4: 
musyawarah mufakat, menghargai 
pendapat orang lain, tidak 
memaksakan pendapat pribadi kepada 
orang lain. 



5. Sikap yang sesuai dengan sila ke 5: 

menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang 
pejabat. 


Ayo Berdiskusi' 



• Setelah siswa diminta membuat daftar kebutuhan anggota keluarganya 
yang diperoleh dari daerah lain. 


Alternatif Pelaksanaan Diskusi 


1. Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak 
siswa melaksanakan diskusi secara klasikal. 


2. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa 
acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain 
bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab 
atas jalannya diskusi. Pembawa acara 
juga bertugas untuk membacakan 
pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat 
kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat- 
pendapat yang disampaikan oleh 
peserta diskusi. Notulis juga bertugas 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


33 
























untuk membuat laporan dan kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

Alternatif jawaban: 

- Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. 
Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang 
disatukan oleh laut. 

- Keadaan alam bangsa indonesia sangat beragam dan ben/ariasi, mulai 
dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, 
sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah 
hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa menyebutkan luas dan letak wilayah Indonesia. 


- Siswa mampu bekerja sama, percaya diri mengungkapkan pendapat, 
dan menghargai pendapat orang lain. 


n 


Ayo Mencoba 


• Siswa menggambar peta wilayah RT 
tempat tinggalnya. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Guru mengkonfirmasi dan mengapresiasi 
setiap gambarsiswa siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengenal wilayah tempat 
tinggalnya. 

- Siswa mampu menggambar dengan 
baik sesuai dengan pengamatannya, 
imajinasi, dan kreativitasnya. 



Ayo Renungkan 



Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Sikap apa yang kamu pelajari pada 
hari ini? Apakah kamu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? 


34 Buku Guru SD/MI Kelas V 










• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 
selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya 
sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi 
yang sudah dipelajari, dalam hal ini 
menjelaskan isi informasi dari teks tentang 
pengaruh kegiatan manusia terhadap 
alam dan memberi contoh pengaruh 
penggunaan bahan kimia pada lingkungan 
melalui pengamatan. 



Catatan: C 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Bersama dengan orang tua siswa mengamati dan mengidentitikasi 
kondisi geogratis wilayah tempat tinggalnya. 

• Selesai melakukan pengamatan, siswa menggambar peta kondisi geogratis 
wilayah tempat tinggalnya. 

• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagi peran dan tugas 
dengan orang tuanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- IVlengidentifikasi kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. 

- Adanya kerja sama dengan orang tua. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 
















Remedial 

Tuliskan kembali luas dan letak wilayah negara Indonesia 


Wilayah Indonesia 

Luas 

Letak 




Pengayaan 

1. Sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara!. 


2. Apa dampak positif dari luas dan letak wilayah Indonesia? 


Penilaian 


C. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


D. Bentuk Instrumen Penilaian 
I. Sikap 

a. Disiplin 


b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 




Catatan: Penilaian 
(pertkoran) dapat 
dilikat contoknya pada 
Pehobelajaran 1 



2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 


36 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasil PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

oo 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

</) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Mengidentitikasi luas, letak, dan kondisi geogratis wilayah Indonesia. 


2. Aspek 2: Menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila Pancasila 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 37 





















3. Keterampilan 
Pemlaian unjuk kerja 
a. Mencari ide pokok bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


38 Buku Guru SD/MI Kelas V 














b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 39 













Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
lndonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Bahasa lndonesia 


Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 

identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamatigambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi 
geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 

2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis 
wilayah Indonesia secara benar. 

3. Dengan eskplorasi, siswa dapat mengidentiTikasi perilaku-perilaku yang 
sesuai dengan nilai-nilai luhuryang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
secara benar. 

4. Dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan 
nilai-nilai luhurdalam sila-sila pancasila yaitu gotong royong secara 
benar. 

5. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar, teks, peta Indonesia 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru 
menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan meminta siswa untuk 
mengamati gambar pada buku siswa. 

• Ciptakan suasana yang menyenangkan, 
sehingga siswa percaya diri, teliti, dan 
memiliki imajinasi yang tepat dalam 
mengamati gambar. 

• Siswa diminta menjawab pertanyaan- 
pertanyaan berdasarkan gambar yang 
diamati. 

• Guru menunjuk beberapa siswa untuk 
mengemukakan jawabannya. 

• Guru mengonfimasi dan mengapresiasi 
jawaban-jawaban siswa. 

• Gunakan jawaban-jawaban siswa sebagai pengetahuan awal untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


41 


























Catatan: 



• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengemukakan pendapat. 


Ayo Mengamati' 


9 


• Siswa menuliskan kondisi geogratis pulau-pulau besardi Indonesia. Untuk 
memudahkan siswa dalam mengerjakan kegiatan ini, guru mengarahkan 
siswa untuk melakukan studi pustaka. Siswa diminta untuk mencari 
intormasi dan data melalui buku, majalah, surat kabar, maupun artikel di 
internet. 


Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatit penilaian 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan data/informasi yang dikumpulkan siswa. 


Alternatif jawaban: 


1. Pulau Sumatra merupakan pulau terluas 
ke lima di dunia. Merupakan wilayah 
perairan sehingga banyak terdapat 
daerah rawa. Di wilayah timur terdapat 
banyak sungai besar seperti sungai 
Musi, Batanghari, Asahan, Inderagiri, 
dan lain-lain. Adapun di wilayah barat 
sampai selatan membentang bukit 
barisan. Di Sumatra banyak terdapat 
gunung berapi aktif, seperti Marapi, 
Talang, Sinabung, dan lain-lain. 






2. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas 
ke lima di Indonesia dan merupakan 
pulau terbesar ke 13 di dunia. Pulau 
yang relatif muda dan sebagaian 
besar terbentuk dari aktivitas vulkanik 
dengan deretan gunung-gunung berapi 

membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan 
endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau 
Jawa dalah tanah yang subur. 


42 Buku Guru SD/MI Kelas V 












3. Kondisi geografis Pulau Kalimantan, 
wilayah Kalimantan didominasi oleh 
hutan hujan tropis yang kaya akan 
pohon berkayu besar. Di Kalimantan 
bagian selatan terdiri atas dataran 
rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan 
pegunungan. Di bagian tengah terdapat 
Pegunungan Maratus yang membujur 
dari utara hingga selatan. Di bagian 
timur terdapat daerah berbukit yang 
ditumbuhi oleh hutan primer, hutan 
sekunder, semak belukar, dan padang 
ilalang. Di bagian barat, dataran rendah 
yang terdiri atas rawa monoton, rawa 
banjir, rawa pasang surut, dan daerah 
aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi 

hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. 


w («nlo. Oon loul 


4. Kondisi geografis Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang 
terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki 
sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit 
tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga 
basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makasar, Laut Flores, dan 
Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah 
Sulawesi merupakan daerah vulkanik. 

5. Kondisi geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak 
di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. 
Pulau Papua juga merupakan pulau terbesardi Indonesia dan termasuk 
pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar 
daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah 
Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus 
karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. 
Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni puncak 
Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. 

6. Kondisi geografis pulau Nuasa Tenggara. Keadaan goegrafis Nusa 
Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar 
secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, 
permukaanya berbukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi 
atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan 
kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik 
pertanian basah ataupun kering. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Pengetahuan awal tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 43 










Keterampilan mengamati sebuah objek 
dengan cermat. 
mencari informasi dan 
mengomunikasikannya. 


Ayo Berdiskusi' 




■nwdW CI igniii WH«mW«»iiw 

f ' luo * 

a. laul 


h Oamton 

i. Kradaan Alam 

c Mamo-namo gunung 

CESE 


Handmgkon ho»< lu 

dan pmartotan bapak aiau fcu gum. 



—- 


Setelah mengetahui kondisi geografis 
masing-masing pulau di Indonesia, siswa 
membuat kesimpulan mengenai kondisi 
geografis Indonesia secara umum. 

Alternatif Jawaban 
Kondisi geografis wilayah lndonesia 
adalah kepulauan dengan duapertiga 

wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan 
bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, 
rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung 
dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, 
danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang atau 
pun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki 
karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan 
hasil alamnya. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. 

- Cermat dan memiliki keterampilan untuk membuat informasi. 

• Selesai membuat informasi tentang kondisi geografis wilayah Indonesia 
dan pulau-pulau yang ada di Indonesia, siswa membuat gambar peta 
wilayah tempat tinggalnya. 

• Siswa diminta mengerjakan secara mandiri. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: ^ 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi sumber informasi 
secara detail. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa agar terbiasa dalam mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk gambar. 


44 Buku Guru SD/MI Kelas V 














| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu membuat gambar peta wilayah tempat tinggalnya. 

- Siswa mengenal wilayah tempat tinggalnya. 

- Cemnat, kreatif, Kerja keras dan bertanggung jawab. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar 
Pembangunan. 


Altematif kegiatan membaca: 

1. Altematif 1, guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3, bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca siswa mencari dan menyebutkan ide pokokdari masing- 

masing paragraf. 


Catatan: 

• Guru menciptakan suasana yang penuh keakraban, sehingga muncul 
keberanian dan kepercayaan diri pada siswa untuk mengungkapakan 
pendapatnya. 

• Guru mengapresiasi setiap jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban 
yang kurang tepat. 


Alternatif Jawaban: 

1. Ide pokok Paragraf 1: Gotong royong 
merupakan modal terwujudnya suasan 
masyarakat yang harmonis. 

2. Ide pokok paragraf 2 : Dalam gotong 
royong tidak ada perbedaan antara yang 
satu dengan yang lain. 

3. Ide pokok paragraf 3: Prinsip-prinsip 
dalam gotong royong bisa menjadi 
modal pembangunan nasional. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa membaca salah satu contoh 
kebiasaan, sikap, dan perilaku 
masyarakat yang sesuai dengan nilai- 
nilai dalam sila-sila Pancasila. 




GcKoog Royong Modd Oasarl 




Subtema 1: Organ Gerak Hewan 45 

























- Siswa menemukan ide pokok masing- 
masing paragraf. 

- Siswa cermat dalam menggali informasi 
dan menganalisis bacaan. 

T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa membuat paragraf berdasarkan ide 
pokok yang ada pada buku siswa. 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Selesai membuat paragraf, guru menunjuk 
secara acak beberapa anak untuk 
menuliskan hasil paragraf yang dibuatnya 
di papan tulis. 



| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. 


Ayo Renungkan 



Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Sikap apa yang kamu pelajari pada 
hari ini? Apakah kamu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sduah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnay sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari, dalam 
hal ini berkaitan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia dan perilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 


Catatan: 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


46 Buku Guru SD/MI Kelas V 













| Hasil yang diharapkan 


- Siswa menindaklanjuti semua 
kompetensi yang sudah dipelajari 
dengan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Siswa menceritakan perilakunya yang 
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 
dalam sila-sila Pancasila 


c nmnstip 

I. Umgan mmgamoti pnoi kiimi liWi mmgnohui gragrotn 

mdonmo don lnr«Jru gragrolra trrapo* Itnggohm» Ago *oog dogot koinu 
Wutoii unli* mrmootoolkon kondru grogmtn kngkuogon otou nkq y* l 
trmpot tmggokrm’ 






I 


Hasil yang diharapkan g-r— 

- Perilakunya sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. 

- Adanya kerja sama yang baik dengan orang tua. 


-■ 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 47 


















Pengayacm 

Isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pemahaman dan pengalamanmu 
sendiri! 



48 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















































Pemlaicm 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan 


"B>t\ntuk thStruimtn 
ptnllalan (pthtkorah) dapat 
dilikat contoknya pada 
Ptiwbtlajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasi'l PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

oo 

Belum 

Tercapai 

</) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Mengenal perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhurdalam sila-sila 
Pancasila. 

2. Aspek 2: Mengidentitikasi kondisi geogratis wilayah Indonesia. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 






















3. Keterampilan 

Pemlaian Unjuk Kerja 


a. Rubrik Mencari Tahu 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan Penge- 
tahuan: Infor- 
masi yang ditulis 
merepresentasi- 
kan isi, menun- 
jukkan penge- 
tahuan penulis 
yang menyeluruh 
atas materi. 

Keseluruhan 
informasi 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
informasi 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
informasi 
dibuat dengan 
baik dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil informasi 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
informasi. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


50 Buku Guru SD/MI Kelas V 













b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok ang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruah ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 51 














c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sikap: Ringkasan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreatifitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 

ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 


52 Buku Guru SD/MI Kelas V 














Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


53 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar , siswa dapat merangkai sebuah cerita 
dengan percaya diri. 

2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan 
vertebrata dan avertebrata. 

3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing- 
masing paragraf dengan tanggung jawab. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, materi, bacaan, gambar. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru meminta siswa untuk mecermati gambar 
ilustrasi. 


• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 
tanggapan terhadap gambaryang diamatinya. 

• Setelah semua siswa memberikan tanggapan, guru memberikan 
penguatan dan penjelasan gambar dan kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 


• Setelah semua siswa memahami apa yang dimaksud guru, siswa kembali 
mengamati gambar untuk kemudian dibandingkan. 


Ayo Mengamati' 


O 


• Siswa memerhatikan gambar kelinci yang 
merupakan hewan vertebrata dan hewan 
siput yang merupakan hewan avertebrata. 

• Selesai mengamati gambar, siswa 
menuliskan perbandingan karakteristik 
kelinci dengan siput. 

Alternatif Jawaban: 

1. Karakteristik Kelinci 

a. vertebrata 

b. gerakannya lincah dan cepat 

c. berpindah tempat dengan berlari, 
berjalan, dan meloncat 



l> toMh kandong krllmi, Wo nwllhal «rrknr m|hi« yong Wd o ng brr|okin 
imtahon. tdo pun nwitgamtMlnya. 

‘KHInrt dan «pul vjiimi-miii« hnwn, trlopa gnakannyu M bntirdo, 
yo> Krlirai bcryrrak Imcati. brrtarl. dan mrtoncat, tcdongtim npid bngrrok 
«angat pcton. Mmgopa bno bcgltu. yoP gurnam tdo pcnatoran. 


Ayo Mcngomotl 



■ Amali krdua hnnn di atat 


o 


54 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





2. Karakteristik siput 

a. avertebrata 

b. gerakannya lambat 

c. berpindah tempat seolah-olah merayap 

Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intormasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengenal karakteristik kelinci 
yang merupakan vertebrata dan siput 
yang merupakan avertebrata. 

- Siswa dapat memiliki keterampilan 
mengamati dan menganalisa suatu 
objek, dalam hal ini gambar. 

- Mandiri dan berpikir kritis. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa mengamati rangka organ gerak 
berbagai hewan avertebrata secara 
seksama. 





• Siswa mengidentitikasi organ gerak hewan avertebrata beserta tungsinya. 

• Kegiatan ini bisa dilakukan dengan alternatit pembelajaran seperti berikut. 

- Siswa dapat mencari intormasi dan data dengan melakukan studi 
pustaka, wawancara, maupun observasi. 

- Dilakukan dengan diskusi, dengan alternatit sebagai berikut. 

Alternatit 1: 

• Kegiatan berdiskusi dilakukan secara klasikal dan guru bertindak 
sebagai moderator. Jawaban dan pendapat siswa ditulis di papan 
tulis. 


Alternatif 2: 

• Diskusi dilakukan secara berkelompok. Bentuk kelompok-kelompok 
terdiri atas 4 siswa per kelompok. Setiap kelompok diminta 
mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 55 


















menuliskan hasilnya. Selanjutnya jawaban dari tiap kelompok 
didiskusikan bersama kelompok lain. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu siswa menjadi moderator. 

Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh siswa dalam mengidentitikasi perubahan-perubhan 
perilaku manusia. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang 
kurang tepat. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat menyebutkan organ gerak 
hewan avertebrata beserta tungsinya. 

- Bertanggung jawab terhadap tugas. 



• Siswa menggambar atau membuat model 
sederhana organ gerak siput. 

• Agarkegiatan pembelajaran ini dapat 
berlangsung dengan menarikdan tidak 
membosankan, maka dapat dilakukan di 
luar kelas. 


Ayo Berdiskusi 





• Siswa menceritakan gambaryang telah dibuatnya dihadapan guru dan 

teman-temannya. 

Alternatif pembelajaran 

- Alternatif 1: Guru mempersilakan siswa secara mandiri dan sukarela 
atau yang bersedia untuk bercerita. 

- Alternatif 2: Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk 
menceritakan gambarnya. 

- Alternatif 3: Guru meminta siswa untuk bercerita satu per satu secara 
bergiliran. 


56 Buku Guru SD/MI Kelas V 


















Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktit. 



• Jadikan hasil gambar dan cerita siswa sebagai media untuk mengukur 
sejauh mana keterampilan siswa dalam menggambar dan keterampilan 
dalam berkomunikasi melalui cerita. 


• Apresiasi semua gambar dan cerita siswa, termasuk jika ada gambar 
dan cerita yang kurang tepat. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa terampil dalam membuat gambar. 

- Siswa terampil dalam menuangkan ide, gagasan, maupun imajinasinya 
ke dalam bentuk gambar. 

- Siswa terampil dalam berkomunikasi secara lisan dengan bercerita. 

- Kemandirian, percaya diri, dan tekun. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks berjudul "Siput Bukanlah Hewan Lemah". 


Altematit kegiatan membaca 

- Altematif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 


- Altematif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

- Altematif 3: Bacaan tersebut dibaca 
secara bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 


• Selesai membaca siswa menentukan dan 
menuliskan ide pokok masmg-masmg 
paragraf dari bacaan secara mandiri. 

• Guru memberikan keleluasaan kepada 
siswa untuk mengemukakan pendapatnya 
dan membantu siswa yang mengalami 
kesulitan. 


C3Si!!!9 <© 


c«n<*an gamtio» yong iHah komu bual <k I 



Altematif Jawaban 

1. Ide pokok paragraf 1: Siput, menurut 
sebagian orang dianggap sebagai 
hewan yang lamban dan menjijikkan. 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 57 





















2. Ide pokok paragraf 2: Sebenarnya siput 
memiliki kelebihan dan keistimewaan. 

3. Ide pokok paragraf 3: Siput merupakan 
hewan yang berjasa dalam penguraian 
serpihan daun-daunan. 

4. Ide pokok paragraf 4: Siput adalah sang 
pengembara yang mandiri. 

5. Ide paragraf 5: Siput memiliki 
pertahanan diri yang baikdalam 
beradaptasi dan juga dalam 
mempertahankan diri dari serangan 
predator. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat memahami isi bacaan. 




- Kecermatan dan ketelitian dalam menggali informasi dari bacaan. 


Terampil menentukan ide pokok bacaan. 


Ayo Berkreasi 


Siswa mempelajari beberapa hal mengenai 
beragam gaya gambardan ilustrasi 

Siswa membuat gambar ilustrasi yang bisa 
mewakili isi dan informasi bacaan berjudul 
"Siput Bukanlah Hewan Lemah" dengan 
gaya atau corak yang telah dipelajari. 


Ayo Renungkan 



CSE 


«4 



Siswa diminta untuk mengingat 
kegiatan pembelajaran hari ini dan 
kembali mengaitkan dengan tema yang 
sedang mereka pelajari. Siswa diminta 
menggambar organ geraksalah satu hewan avertebrata. 



Gak Butuh 

( l. Narkoba ... 

^ Main Bassaja! 






• Siswa diminta untuk merefleksikan penguasaan mereka tentang 

pembelajaran untuk kemudian di berikan catatan dan komentar orang 
tua. 


• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 


58 Buku Guru SD/MI Kelas V 







































• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada 
sikap siswa setelah mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, 
guru dapat memberikan REMEDIAL dan 
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat 
pencapaian masing-masing siswa. 


UJiULl-±J? p 

ComCortnn Imnbati otgon i « t n h vqm hown owTrtuoto pado liriom 

b«*lJL 


| Hasil yang diharapkan 
- Siswa dapat bersikap reflektif dan jujur 
dalam menyimpulkan penguasaan hasil 
pembelajaran mereka.Siswa dapat 
menindaklanjuti penguasaan materi 
mereka dengan catatan dan bimbingan 
orangtua di rumah. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 




• Siswa bersama orang tuanya melakukan kegiatan mengamati hewan- 
hewan di sekitar rumah dan mengelompokkan hewan-hewan mana yang 
termasuk hewan avertebrata. 

j Hasil yang diharapkan 

- Memahami benar jenis hewan avertebrata. 

- Adanya kolaborasi dan kerja sama denagn orang tua. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 59 












Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Apakah perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata? 


2. Sebutkan hewan-hewan yang termasuk avertebrata! 


3. Sebutkan organ gerak siput! 


4. Sebutkan organ gerak cacing! 


Pengayaan 

Lakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai hewan. Ambillah 
salah satu jenis hewan, kemudian lakukan kajian secara mendalam 
mengenai hewan yang kamu pilih tersebut berkaitan dengan: 

1. Karakteristiknya 

2. Organ geraknya 

Setelah membuat kajian, buatlah sebuah artikel dan tampilkan di majalah 
sekolah atau majalah dinding di sekolah. 


Penilaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan 


Bentuk thitruhneh 
pehila!ah (penSkorah) dapat 
dilikat cohtokn/a pada 
Petnbelajarah 1 


60 Buku Guru SD/MI Kelas V 
















2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasi'l PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

</) 

Tercapai 

</) 

Belum 

Tercapai 

</) 














































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan organ gerak hewan avertebrata 

2. Aspek 2: Menyebutkan ragam corak gambar ilustrasi. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


61 





















3. Keterampilan 
Penilaian uji unjuk kerja 

a. Mencari ide pokok bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


62 Buku Guru SD/MI Kelas V 














b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


c. Rubrik Membuat Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 63 






















d. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakukan dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebagian besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Hasil Akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
secara detail dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan detail 
dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan detail 
dan rapi. 


64 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 1: Organ Gerak Hewan 


65 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. 

2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masmg-masmg 
paragraf secara percaya diri. 

3. Dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan 
vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. 


Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, buku gambar, gambar, peralatan membuat model sederhana. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 


Ayo Berkreasi 



• Awal pembelajaran dimulai dengan 
kegiatan motivasi. Pergunakan gambar 
(pengamatan gambar) yang tersedia 
untuk menstimulus ide, gagasan, dan 
pendapat siswa. Kegiatan ini juga dapat 
digunakan untuk memancing pemahaman 
awal peserta didik mengenai gambar 
cerita. 

• Tumbuhkan rasa ingin tahu siswa tentang 
pelajaran yang akan dilakukan 

• Setelah mengamati gambar, siswa 
menyusun cerita berdasarkan gambar. 

• Kegiatan menyusun cerita ini diawali 
dengan menentukan ide pokoknya terlebih 
dulu. 



Catatan: 

• Guru harus menciptakan suasana belajaryang menyenangkan dan 
penuh keakraban dengan metode interaktif dan atraktih Agar imajinasi 
dan kreath/itas siswa dalam menyusun cerita dapat berkembang. 


66 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Keterampilan mengamati gambar. 

- Menggali informasi dari gambar. 

- Menuangkan atau menyajikan informasi yang didapat melalui 
pengamatan gambar ke dalam bentuk cerita atau bacaan. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks Gerak Kupu-Kupu. 

Catatan: L 

Altematif Proses KBM 

• Altematif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

• Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan teks 
tersebut dengan nyaring dan meminta siswa lain menyimak. 


• Selesai membaca, secara mandiri siswa 

mencari dan menuliskan ide pokok bacaan. 

Alternatif jawaban 

1. Paragraf 1 : Kupu-kupu adalah hewan 
yang lucu. 

2. Paragraf 2 : Kupu-kupu termasuk hewan 
serangga. 

3. Paragraf 3 : Tahukah kamu, sayap 
kupu kupu yang indah sebenarnya 
transparan? 

4. Paragraf 4 : Kupu-kupu memiliki 
kemampuan terbang yang luar biasa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Memiliki kecermatan dan keterampilan 
mengolah informasi yang terdapat pada 
bacaan. 

- Menentukan ide pokok dari bacaan. 

- Tekun, cermat, dan komunikatif. 



KiVH.ki^u nrinkih liman ynng hj>u. Wanwiyo indah dan mmank. 
Bantatk orang mrrrrukoinyo LMa Irtbang dan Iwtggap podo tunga4unga. 
Badannya i«il. norm»i «a>ap-tawpnya ktai. Sukahati kamu pada kupu- 
ku|ut 

Kupu-ki^u Imnw* Imum «rrangga. Knpu-ku|u ninnilllu «ngnn grmk 
yang wma wprrli wtan gga -wnanggo kunnyn Vriah «kii tmjon graik 
yang nimnw dan kupu-kupu dan wrangga liinnya adatali «ayapi Umgan 
uTiap «v. maka mcrkaMan «mngga «tagai uHii.«atunyo Itrwan 
awrrlrtimka yang bno trrlmng. 

Mkkali kanu. «oyap ku|m kpj yartg nkh wtmnmya lram(ianH>t 
Lckj kmapa trrtkiol Imwrin-wm» > ^nynp kpukupi trrltKll «mnn- 
wam katma prrtmtaan krtrratian <U wliap lapMon tipiuiya mmpnH 

Kupu-kupu mrmkki krmampuan Crrtnng yang luar h*o Kupwkupu 
l»u> krrtnng pUh wyauh rtuan kiltmrti-r nnhk mmran damth yang 
lungat krtika nmum dlngm lln Kipu-kupu <Kum kmdidk lagi mmrm|uli 
jaiak nbuan kkamrtrr krliko mutlm «m Ittt Mrtkipun drmktan. kupu- 
kupu inhik bna wrbang apabdo «uhu kbimyii dl baMab >0 drrayai crtckn. 




Subtema 1: Organ Gerak Hewan 67 















Ayo Mengamati' 


P 


Guru memberikan kesempatan bagi 
masing-masing siswa untuk kembali 
mengingat tentang organ gerak hewan 
vertebrata dan avertebrata. 




Siswa membandingkan organ gerak hewan 
vertebrata dan hewan avertebrata 


Komu tdah mrnqetohui ocqan orrak hcwan wertetiroto <*on owertchroto. 
Podo panMywm «Mumnya torau tHoh ntmgctahui grat Idlnd. tlput. 
kupu-kii|iu, dan hnmn-lirwon lainnya. 



Altematif Pembelajaran 



- Altematif 1: Guru memfasilitasi dengan 
menyediakan alat peraga berupa patung 
organ gerak, gambar, atau video. 

- Alternatif 2: Ajaklah siswa keluar 
kelas untuk mencari inspirasi dengan 
mengamati hewan-hewan yang ada di 


Pn-wnta«ikan houl pnbandingonmu di drpon i 


sekitar. 


Agor MMh nwwJ don mudoh datom maiHhom. guntAan modrt «dcrhano 
dan binatong yong kamu prnaMoukan 



- Berilah keleluasaan siswa untuk 
menjadikan alam sekitar sebagai bahan 

belajar dan sumber inspirasi mengenai organ gerak hewan. 

Catatan: 

Agar lebih menarik dan menyenangkan, guru dapat mengkreasi kegiatan 
pembelajaran dengan memadukannya dengan sebuah permainan. 

Alternatif permainan LEMPAR-TANGKAP DAN JAWAB: 

1. Siswa diminta melepar-tangkap bola kertas sambil menyanyikan 
sebuah lagu. 

2. Di akhir lagu, siswa yang terakir memegang kertas harus menjawab 
pertanyaan guru berkaitan dengan organ gerak hewan. 

3. Lakukan berulang-ulang hingga semua pernyataan di buku siswa 
terjawab. 

4. Permainan ini lebih menunjukkan efek keterkejutan sehingga 
jawaban siswa cenderung akan jujur dan apa adanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan 

- Siswa dapat membandingkan organ gerak hewan vertebrata dan 
avertebrata. 


68 Buku Guru SD/MI Kelas V 


















• Setelah membandmgkan antara hewan 
vertebrata dengan avertebrata, siswa 
membuat model sederhana salah satu 
hewan yang termasuk vertebrata dan salah 
satu hewan yang termasuk avertebrata. 

Model sederhana ini dibuat dengan bahan 
kawat. 

• Untuk memberikan suasana yang berbeda, 
kegiatan ini dapat dilakukan di luar kelas, 
misalnya di halaman, ruang kesenian, atau 
aula. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat membandmgkan organ 
gerak hewan vertebrata dengan hewan 
avertebrata. 

- Siswa memiliki ketrampilan dan 
kreativitas dalam membuat model sederhana. 



Ayo Renungkan 



• Secara mandiri siswa mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari, dalam 
hal ini organ gerak hewan. 

• Siswa dapat menunjukkan sikap dan perilaku menyayangi hewan. 

Catatan: '— 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 69 


















| Hasil yang diharapkan 


- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Siswa diminta untuk mengajak orang tua dan anggota keluarga lainnya 
untuk menyayangi hewan. 

• untuk mengoptimalkan interaksi dengan orang tua, siswa dapat bekerja 
sama dengan orang tuanya. 


| Hasil yang diharapkan 

- Menyayangi hewan 

- Adanya kerja sama yang baik dengan orang tua. 


70 Buku Guru SD/MI Kelas V 




Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Sebutkan pola gerak hewan-hewan berikut. 

a. Kelinci :. 

b. Ikan :. 

c. Siput :. 

d. Burung :. 

e. Cacing :. 

2. Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? 


Pengayaan 

• Buatlah seri gambar cerita dengan tema " Binatang Kesayanganku". 

• Kumpulkan hasil gambarmu dan teman-teman satu kelas. 

• Buatlah pameran gambarcerita di kelasmu dengan menyajikan hasil 
gambarmu dan teman-temanmu. 

• Undanglah guru-guru di sekolah untuk memberikan tanggapan. 

Pemlaian 

A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung Jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


-• _ 

Catatan: 

B t\ntuk th$trui™eh 
pen<(a!an (penSkoran) dapat 
dtlthat cohtohh/a pada 
Peiwbelajarart 1 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 














C. Format Penilaian 
1. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasi'1 PenMalan Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

(/) 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

(O 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Membandingakn organ gerak hewan vertebrata dengan avertebrata. 

2. Aspek 2: Mengidentihkasi unsur-unsur utama gambar ilustrasi. 


72 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















2. Keterampilan 


Penilaian Unjuk Kerja 
a. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 73 














b. Menuliskan Ide Pokokdari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


c. Rubrik Membuat Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


74 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















d. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakuakn dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Hasil Akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


Subtema 1: Organ Gerak Hewan 75 













Pemlalcm Akhlr Subtema 1 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa: 

Kelas : 

Tema : 

SubTema : 

Sikap 

Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi 
yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya diri, 
dan cinta tanah air. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi 
yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Mengingat dan memahami 
pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang: 

• dirinya 

• makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya 

• benda-benda lain di 
sekitarnya 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan kemampuan 
mengamati, menanya, dan 
mencoba dalam: 

• bahasa yang jelas, logis dan 
sistematis 

• karya yang estetis 

• gerakan anak sehat 

• tindakan anak beriman dan 
berakhlak mulia 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 





















Jurnal penilaian siswa persubtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapot akademik 
siswa persemester. Dari data pencapaian siswa persubtema ini, guru dapat melihat dan mengukur 
pencapaian kompetensi siswa dan memberikan umpan balikyang konstruktif berdasarkan data 
penilaian autentik yang dimilikinya. 


76 Buku Guru SD/MI Kelas V 
























Subtema 2 

Organ Gerak Manusia 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPA 

3.1 Menjelaskan alat gerak 
dan fungsinya pada hewan 
dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat 
gerak manusia. 

4.1 Membuat model sederhana 
alat gerak manusia dan 
hewan. 


SBdP 

3.1 Memahami gambar cerita. 

4.1 Membuat gambar cerita. 


IPS 


3.1 Mengidentihkasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis lndonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


r 


1 

[ s 

ubtem 

a j 

L 

£L 

A 


PPKn 


1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 


I 


Bahasa Indonesia 


3.1 Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


77 



















Subtema 2 

Manusia dan Lingkungan 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Mengamati gambaryang berkaitan dengan 
aktivitas yang memanfaatkan kerja organ 
gerak manusia. 

Membaca bacaan tentang kegiatan bersepeda 
dan manfaatnya. 

Menentukan ide pokok setiap paragraf dalam 
bacaan. 

Menulis dan mengembangkan ide pokok 
menjadi sebuah paragraf. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Ide pokok dan organ gerak manusia. 

Keterampilan: 

• Menentukan ide pokok bacan, dan menulis 
serta mengembangkan ide pokok menjadi 
paragraf. 



Mengamati gambartulang sebagai salah satu 
organ gerak manusia. 

Menyebutkan dan menunjukkan berbagai 
jenis tulang sebagai organ gerak pada 
manusia. 

Diskusi untuk memahami fungsi masing- 
masing tulang pada manusia. 

Mengolah informasi dari bacaan dan 
menentukan ide pokok dari setiap paragraf. 
Berkreasi membuat sampul buku. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan organ gerak hewan 
vertebrata dan memahami gambar cerita. 

Keterampilan: 

• Terampil mengamati gambar, menceritakan 
gambar, membaca dan menulis ide pokok 
bacaan. 



Mengidentifikasi potensi kekayaan alam 
bangsa Indonesia. 

Mengamati peta kepadatan penduduk tiap- 
tiap provinsi. 

Mengamati peta asal suku-suku bangsa yang 
ada di Indonesia. 

Diskusi tentang daerah-daerah persebaran 
agama di Indonesia pada peta. 

Wawancara keberagaman penduduk di daerah 
tempat tinggalnya. 

Membaca dan menulis untuk menentukan ide 
pokok dari bacaan. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengidentifikasi keakayan dan 
keberagaman yang dimiliki bangsa 
Indonesia, mengetahui kepadatan 
penduduk, persebaran agama, dan daerah 
asal suku-suku bangsa yang ada di 
Indonesia. 

Keterampilan: 

• Menunjukkan pada peta kepadatan 
penduduk, daerah asal suku-suku bangsa 
yang ada di lndoensia, dan daerah 
persebarang agama , menemukan dan 
menuliskan ide pokok bacaan. 



Mengamati gambar kenampakan alam buatan 
dan kenampakan alam. 

Menyebutkan bentang alam masing-masing 
pulau besardi Indonesia. 

Memahami kondisi iklim di lndonesia. 
Mengidentifikasi keragaman flora dan fauna 
di Indonesia. 

Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan 
tidaksesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Dapat menemukan ide pokok bacaan. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengetahui kenampakan alam buatan 
dan kenampakan alam, menyebutkan 
bentang alam masing-masing pulau besar 
di Indonesia, kondisi iklim di lndonesia, 
mengidentifikasi keragaman flora dan 
fauna di Indonesia, mengidentifikasi 
perilaku yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. 

Keterampilan: 

• Studi pustaka untuk mencari informasi 
mengenai kondisi geografis Indonesia dan 
menuliskan ide pokok bacaan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 














Subtema 2 

Manusia dan Lingkungan 


: 1 


Mengidentifikasi manfaat fungsi dan macam- 
macam otot manusia. 

Menentukan ide pokok dari masing-masing 
paragraf. 

Membuat model sederhana dengan bahan 
styrotoam. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengidentifikasi manfaat organ gerak 
manusia, mengetahui jenis-jenis otot 
manusia beserta bentuk, letak , dan 
fungsinya. 

Keterampilan: 

• Membuat gambar dan menuliskan ide 
pokok masing-masing paragraf dalam 
bacaan. 



Menyebutkan macam-macam gerak otot. 
Menemukan ide pokok masing-masing 
paragraf. 

Membuat karya coi/ersesuai bacaan. 
Membuat model sederhana dengan bahan 
styrofoam. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menentukan ide pokok bacaan dan 
menyebutkan macam gerak otot manusia. 

Keterampilan: 

• Membuat cover sesuai dengan isi bacaan, 
menuliskan ide pokok masing-masing 
paragraf dalam bacaan. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


79 









Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas 
manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. 

2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap 
paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 

3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah 
paragraf secara tanggung jawab. 

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar 

Buku, teks bacaan, gambar tentang akth/itas yang memanfaatkan kerja organ 
gerak manusia. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar. 

• Guru menstimulus pengetahuan dan daya analisa siswa dengan 
mengajukan pertanyaan yang ada dalam buku siswa. 

• Biarkan siswa mengembangkan jawabannya secara mandiri dan mampu 
menjadikan benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang ada dan terjadi di 
sekitarnya sebagai sumber inspirasi. 

• Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang 
keingintahuan siswa untuk belajar lebih jauh lagi. Dengan demikian 
kegiatan awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktif. 

Catatan: '— 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara 
cermat untuk menggali informasi. 

2. Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk 
mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui 
konsep pelaporan tertulis. 

3. Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog 
interaktif. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa terangsang untuk ingin tahu dan mempelajari lebih lanjut tentang 
organ gerak manusia. 

- Siswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap organ gerak 
manusia. 




Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca bacaan berjudul 
"Bersepeda". 


Alternatif kegiatan membaca: 

1. Alternatif 1, guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, guru menunjuk satu siswa 
untuk membacakan teks tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3, bacaan tersebut dibaca 
secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 




T 


Ayo Berlatih ^ 


• Selesai membaca dan memahami isi bacaan, siswa menentukan dan 
menuliskan ide pokok bacaan. 

• Siswa mengerjakan secara mandiri. 

• Guru berkeliling membantu siswa yang mengalami kesulitan. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa gemar membaca. 

- Siswa memiliki keterampilan untuk 
menggali informasi dari sebuah 
bacaan. 

- Memiliki keterampilan menemukan 
dan menuliskan ide pokok bacaan. 



• Secara mandiri siswa mencoba membuat 
paragraf berdasarkan ide pokok yang 
telah ditentukan. 

Alternatif jawaban: 

1. Paragraf 1: Salah satu kegiatan yang 
menyenangkan sekaligus membuat 
badan sehat adalah bersepeda. 



82 Buku Guru SD/MI Kelas V 




































Bersepeda sendirian atau dilakukan 
bersama dengan teman-teman sama- 
sama menyenangkan. Kita dapat 
menikmati banyak pemandangan 
indah sambil bemyanyi, berbagi cerita, 
dan tertawa bersama. 

2. Paragraf 2: Bersepeda dapat melatih 
kelenturan otot-otot tubuh. Otot- 
otot tubuh yang sehat dan terlatih 
membuat kita lincah bergerak, mampu 
melakukan pekerjaan-pekerjaan 
berat, dan tidak mudah mengalarm 
cidera. Jika dilakukan bersama 
dengan teman-teman, bersepeda 
akan menjadi kegiatan yang seru dan 
menggembirakan. 

3. Paragraf 3: Selama ini banyak orang 
mengira, bersepeda hanya melatih otot betis dan kaki saja. Padahal 
sebenarnya, bersepeda juga bermanfaat untuk melatih hampir 
seluruh otot pada organ gerak di tubuh kita. Bersepeda juga berguna 
untuk melatih otot-otot lengan, perut, dan mengencangkan otot- 
otot tubuh bagian belakang. Jika dilakukan secara rutin, bersepeda 
juga meningkatkan stamina. Dengan stamina yang baik kita mampu 
melakukan berbagai kegiatan fisik secara lebih baik dan tidak mudah 
lelah. Untuk mendapatkan bentuk tubuh dengan berat badan yang 
ideal, bersepeda termasuk salah satu pilihan cara yang baik. Kegiatan 
bersepeda mampu membakar kelebihan lemak dalam tubuh kita. 

4. Paragraf 4: Bersepeda juga berguna untuk membakar kalori. Banyak 
penyakit yang penyebab awalnya adalah kelebihan kalori. Timbunan 
kalori di dalam tubuh akan memicu peningkatan kadargula dalam 
darah. Kadar gula berlebihan dalam darah adalah penyebab timbulnya 
penyakit diabetes. Jika tidak segera teratasi, diabetes akan memicu 
timbulnya penyakit-penyakit yang menyerang bagian tubuh lain seperti 
kulit, jantung, mata, dan ginjal. 

5. Paragraf 5: Kegiatan bersepeda yang menyenangkan mampu menghibur 
dan membuat kita selalu ceria, terhindar dari depresi dan stres. Karena 
kegiatannya tidak dilakukan di satu tempat yang tetap dan tertutup, 
bersepeda adalah kegiatan hiburan sekaligus olah raga yang baikdan 
banyak manfaatnya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan mengembangkan ide pokok menjadi 
sebuah paragraf. 

- Siswa dapat mandiri, bertanggung jawab, serta tekun dalam 
mengerjakan tugas. 


cmai vr l 




* b«rikut mentatM sebuari 


-- 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 











• Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari, 
berkaitan dengan aktivitas fisikyang berkaitan dengan organ gerak. 


Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak 
materi yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 



• Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 


• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 

REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 


- Siswa meningkatkan kegiatan belajarnya sesuai dengan tingkat 
pencapaian yang dicapainya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Dengan bantuan orang tuanya, siswa 
mengamati aktivitas kesehariannya 
dan orang-orang sekitarnya yang 
memanfaatkan kerja organ gerak. 
Misalnya berjalan, berlari, memegang, 
memanjat, dan lain-lain. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui organ gerak manusia. 

- Rasa ingin tahu. 

- Kerja sama. 


bmama Inrmit- 



MrkAulon oMi«)l<n olou krgraton (Kibyttrrorrok dok«n krhidupon «rtion- 
hori dopot mrmbuoi todan klto Ittoi rrhot. Mrngopo drmikran > Adokoh 
kailoonyo dmgan organ grrak manuila) 



Cmtokon krpodo orang tuamu krgraton-krgratonmu «rhari-hart yong 
nwmrrlukan krrjo organ grrnkl 


- Keterampilan mengumpulkan dan 
mengolah data atau informasi melalui 
kegiatan pengamatan. 


84 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Pemlaicm 

Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


D. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 

a. Disiplin Catatam: P&irnl&i&in 

b. Tanggung jawab (pemtkoram) d&p&t 

„ , .. dlllkat comtohm/a pada 

c. Peduli , , . 

Peinnbelajaram 1 

d. Percaya Diri 

2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 


Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasi'1 PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

</) 

Belum 

Tercapai 

<Z) 















































Keterangan: 


1. Aspek 1: Menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. 

2. Aspek 2: Mengetahui beragam aktivitas yang menyehatkan tubuh. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 
























3. Keterampilan 


Pemlaian U|i Unjuk Kerja 

a. Rubrik Membuat Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Siswa 

menunjukkan 
pemahaman 
materi yang 
sangat tinggi. 

Siswa 

menunjukkan 
pemahaman 
materi cukup 
tinggi. 

Siswa 

menunjukkan 
pemahaman 
materi yang 
cukup tinggi 

namun 

membutuhkan 
sedikit bantuan 
guru dalam 
pengerjaannya. 

Siswa 

menunjukkan 
pemahaman 
materi yang 
kurang dan 
membutuhkan 
banyak bantuan 
guru dalam 
pengerjaannya. 

Kemandirian 
& Manajemen 
Waktu ( attitude ) 

Sangat mandiri 
mengerjakan 
tugas bahkan 
selesai sebelum 
waktunya. 

Mandiri 
mengerjakan 
tugas dan selesai 
tepat waktu. 

Masih perlu 
diingatkan 
sesekali untuk 
menyelesaikan 
tugas. 

Tidak 

menyelesaikan 
tugas tepat pada 
waktunya. 

Keterampilan 

Bacaan 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu 
atau dua 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga 
atau empat 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih 
dari empat 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 


86 Buku Guru SD/MI Kelas V 













b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan lde 
Pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 87 























Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



88 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai 
salah satu organ gerak manusia secara benar. 

2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan 
menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan 
menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia 
secara tepat. 

4. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang 
pada manusia secara benar. 


Media/Alat Bantu Belajar 
• Buku Siswa, gambar tentang rangka 
manusia. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


• Siswa mengamati secara saksama 
gambaryang terdapat pada buku siswa. 

• Fokus pengamatan siswa pada gambar 
dan penjelasan gambar. 

• Siswa menyajikan dan 
mengomumkasikan hasil 
pengamatannya secara tertulis dengan 
panduan pertanyaan-pertanyaan pada 
buku siswa. 



Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengamati. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian 
dengan melihat ketepatan jawaban siswa. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


89 








| Hasil yang diharapkan 

- Merangkai sebuah cerita berdasarkan 
gambar. 

- Kemampuan mengidentifikasi 
berdasarkan pengamatan terhadap 
suatu objek, dalam hal ini berupa 
gambar. 

• Siswa mengamati rangka organ gerak 
manusia. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya atau memberikan 
tanggapan. 

Alternatif kegiatan 

1. Alternatif 1, guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
mengamati gambardan membaca 
keterangan dalam hati. 


Prcmotnon boto mrmrrlukon lx 

m lulMjh (Aiil. ImliHiYO IkiI 
D rmjnn 9rvnk «lokirn lulmh. hmk ilu (Hnl <ilou|Min 
lulong. brkrrjo dcngan bo*. 

Cobo kamu amoll oklrvnavnu «hon-hort. Soat ktto broolan. mmgapa koki 
Mo bno bngrrok? Mrngapo |ugo tongon krta lMva brtoyun, mrmrgang. <ton 
mrnggmggom? Yo. kaki dan tangan kita tmo hrrgrmk karmo poda kaki 
«lon langan kita Imlapol lUbng dan otal. Iidong don obit milati >ang bna 
mmgrrakkon tongon don kakl krto. longon dan c«ot mrrupakan alat grrak. 
Orgon grrak poda hrwon don manuua mrmlltki krujmoon Alat-oh» grrok 
yang digunokan podo manuuo dan hrwon odo <*ua mocam yoitu olol grrok 
pa*rf hrrupa luiang don aiat grrak oktrf bnupo olat Knduo olat grrok Inl 
akan brkrr)a *oma dolam mrlakukon prrgrrakon *rlvnggo mrmbmtuk *uatu 




2. Altematif 2, guru menunjuk gambar dan menjelaskan gambar bagian- 
bagian organ gerakmanusia secara klasikal untuk dipahami murid. 
Setelah menjelaskan, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya dan berpendapat. 


| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui rangka manusia dan fungsi-fungsinya. 

- Cermat dan teliti dalam mengamati gambar. 

- Mampu mengumpulkan informasi dan data dari gambaryang diamati. 


- Berani dan percaya diri mengemukakan pendapat. 


a 


Ayo Mencoba 





Untuk mrnambah prmohomonmu trntang organ grrak manu*ra yong bmjy 

tidang. buatlah modrl wrdrrhono rangka manuuo dari bahan bubur krrlo*. 


• Guru membimbing dan mengawasi siswa 
membuat model sederhana organ gerak 
manusia dari bahan kawat dan bubur 
kertas. 

• Guru selalu menekankan kebersihan, 
kerapian, dan keselamatan kerja selama 
kegiatan berlangsung. 

• Meskipun model sederhana, namun 
kerangka organ gerak manusia ini harus 
dibuat dengan memperhatikan proporsi 
dan anatominya. 


Longkoh-longkah krr)a 

1. SMpkan alot dan bahan 
o. Cunring 

b. imbrr 

c. Krrto* koran 

d. Kowot ko*o 
r. Patikanp 

I. Cal wtrno dan kuo* 

2. Uuottoti krrorvjko patung dan kowat kj>*a 





90 Buku Guru SD/MI Kelas V 











| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui organ gerak manusia. 

- Cermat, teliti, dan percaya diri dalam 
mengerjakan tugas. 


Ayo Berdiskusi' 



• Guru memberikan sebuah narasi 

mformasi secara menarik dengan konsep 
interaktif untuk mengulang kembali 
bagian-bagian organ gerak manusia dan 
fungsinya. 

Altematif Pelaksanaan Diskusi: 

1. Guru menciptakan suasana interaktif 
dan atraktif dengan mengajak siswa 
melaksanakan diskusi secara klasikal. 


nSBMSd@ 



Nonw Tukmo Lengan 

Tungsinyo 

lUkmg hoUu 


liAmgalm 


lutoog pcngumpll 


Mang prigrlangan 


lulang Irlapak langan 


lt/nng |Mllu 


liumg kmlng 


lukmg Mn 


lUbng pngrlangan kali 


lukmg trlopok koU 


lukmg,on»ak. 



2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untukmemilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa 
acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

7. Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan hasil diskusi. 


Tips dan Saran 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan data/informasi yang dikumpulkan siswa. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 






















| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui nama, letak, dan fungsi 
tulang pada manusia. 

- Menggali informasi dari gambar. 

- melakukan pengamatan dengan 
cermat. 

- Menggali mformasi dan data dari 
objekyang diamati, dalam hal ini 
berupa gambar. 


Ayo Membaca 



• Pada kegiatan Ayo Membaca, Siswa 
diminta untuk membaca teks tentang 
Penyandang Cacat yang Sukses. 


lunou »oon grral. moninto Mngat bonyok. Hamp* %rtnto aktwita* momnto 
lidok btw lcrlrpo* dan r*gtm prrak, txAxm honya dotom wpat bnla wp. 
frfn lusmii wtadhdii oktiyitm moruMH yong mrmonloatkon hrip nrgwi 


tlnbagai aklnata* dapat kito tatikan datam krtiidijpan whaMioii. 
VimKinva ilu tidok lr»tc|Ki* dan kanima luhon yang mrmbrnkon 
krlrngkopan dan kmcmpurnoan iungrl bogran-bogton tubuh kito. 
V«dahkali kamu bmyukur ato» ttu umino? Hagannano rorarnu 



Pntyandong Cocot yong Sukae» 

Vd* lutin dmgan kundMI yong inmi|mtKilinkun. Lha tck inrmMU 
krduo koki nnioi dorl pongkal poha. Batrh dtiaang. tubuhnya hanyo 
rrporuh. Sebriurn mrnggunakon kunl mdo. dla mrngayunkon duo 
bangan guna mmyrrrt lubuhrrin unbuk brrtcdan. 


*Saya tkMi mau dika**ionl orong. Soyo ingm \ukv* bukon karmo 
nrang krntion krpado «aya, trtepr korma krtya krrrn «oya/ kalanya lugov 
Urtah brrtahun-taliuri brkrr|a di Yayman Swa Pnntdm Putna triapi 
tklak mmglnndkon malnl hrrorti, Sklik mmulih krkrar dan mmoii 
prkrryoon taki. Dmgan brkal Ipuoh dpkimanya. dlo dilrrma dl trbuoh 


brkrrja. kmh m 

trrpokui tutup. Maka dimotaloh pmodr Stdlk mmjodi pmgangguron. 
Irtapc dio tak mau lama-tama mmganggur. Sidik muloi mmgduiti 
b n tiogoi kimu* krlrrampitan yang dadckan nlrti Pmida UKI bagi 

kumn mrmbual kmipcA darl ungkong. 



Altematif kegiatan membaca 

1. Altematif 1, guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3, bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 


Alternatif Jawaban 


Paragraf 

Ide Pokok 

l 

Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan, ia tak 
memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. 

2 

Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau 
merepotkan orang lain. 

3 

Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya 

Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih 
keluardan mencari pekerjaan lain. 

4 

Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKl sebesarsatu 
juta rupiah. 

5 

la juga sudah punya merek lengkap dengan cap di 
pembungkus produknya. 

6 

Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat 
kegigihan Sidikdan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda 
motor untuk operasional usaha. 

7 

Saat ini Sidikterus mengembangkan pemasaran produknya. 

8 

Kini, dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan 
berkisar 1 sampai 2 juta rupiah perbulan. 


92 Buku Guru SD/MI Kelas V 




















Tips dan Saran 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan data/informasi yang dikumpulkan siswa. 


| Hasil yang diharapkan 

- Gemar membaca. 


- Mampu menggali informasi dari bacaan. 

- Mampu menentukan ide pokok dari bacaan. 


Ayo Berkreasi' 




• Secara interaktif guru menjelaskan salah 
satu jenis gambar ilustrasi, yaitu gambar 
cover. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya dan berpendapat. 

• Guru memastikan siswa memahami arti 
dan unsur-unsur gambar cover. 

• Setelah benar-benar paham, siswa 
mencoba membuat gambarcover 
berdasarkan bacaan yang berjudul 
Penyandang Cacat yang Sukses. 

• Tekankan pada siswa untuk selalu 
memperhatikan unsur-unsur gambar 
cover buku. Semua unsur gambar cover 
harus termuat dalam gambar yang dibuat 
siswa. 



dmgan mrmhota buku. 

•Bssm*h 

Avytk yo. aklmlm inrmhaco i«*i? At»logl |lka mnrkoni «nhuedi butui 
wora mmjrtimA. Podo voot imntaca buku, Mbmomia W darl *ebuah 
buku «uM «lapcM Mo Cnka otai «rbrlumriyo dmgan mrlihal 

«ompul olau «nrr buluu Imrbtrt. Kaima mrmang «ampuI tatrt bUku 
menipataa bogan buta yong brrupo gambor iknlitru yong bno mnMaklll nl 
buta. 

Cow* atou «ompul buta mrrupotan cmnlnon don kr«rlurulwn M buta. 
Ciwrr otau «ampul mmipatan baglan trrluar dart buku yortg Irrdlri alov 
duo «mI, ycital drpon dan hrlatang. Knlua »l»l ini «alttig mrnthibiing dan 
mrlmgtapi «rrta mcngualtan i»l dan buta. 

Crwrr yong bolk adalab yong bi«o mrmprngamhl dao mmorlk mtncrt arong 
untuk mrmboco lu btau «rcaro krrrluruhan. Untuk llu. mata «rbuah couer 
lmru« irnmmiAI unuir-umut berikul. 

I. tr u ki p al {mU dmgon prmiUhan jrnr» burut yong mmarik dan mmcokik. 


1 . trrd op un nama pmidi». 


5. Mmyrrtakan gambor yang mrnonk. 

6 lerdapal «mopw nl buta podo vi»l brlotang. 

7. tmdapal idmtito» buku poda punggung buta. 



Catatan: 

Selama kegiatan, guru memberikan porsi yang lebih kepada siswa untuk 
kemampuan diri dalam menggambar. 

• Berikan keleluasaan siswa untuk bertanya. 

• Untuk merangsang daya imajinasi siswa berkaitan dengan cerita yang 
akan dituangkan melalui gambar, berikan pertanyaan-pertanyaan 
pancingan serta contoh-contoh cerita. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 93 








| Hasil yang diharapkan 
- Mengetahui gambarcerita yang 
berupa cover. 


- Membuat gambar cerita. 

- Mengembangkan imajinasi sekaligus 
menuangkannya ke dalam bentuk 
gambar. 


Ayo Renungkan 



• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah 
didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 


Vlrtah gambar iclnoi kamu buat. <rrnakan krmboli gambarmu tmrtut dl 
hadapan ijuni ilon Irrnon-trmonmu. 

tangon Iu|mi imtiik nwmtato niOMikan alou prnrtapat ttari gum itan Irmon- 

trmanmu Intmdap gambar ttan rmtamu. 

lulnkan incmikim dan priMtapal trrwbut |Kuta kntam brrikut. 


brm «mang «rknli. Innpa Irrata, Bmi MutaTl <ta|»l brtwro|u> krmnjmnj uryii' 
Kal. Kal>krd imrtail krmudlan dkumpulkan urMuk krmudun dlbmihkon (tan 
dikmmu bak Anln mrnmo rangal Imbantu dmgan adanya Mnu. 

Pak Anto mmgalak Bml don prkrr|a tomnya untuk brrniirahat krbrntor. 
Mrrrka dnp* mmikmali aw trti don krtrta rrlui* yang dibowmya <tari 
rumah Pak Antn. 


Ayu Rtrnungkan 



Buattah trbuah karongon ungkait dmgan idr pnkak bmkut tal. 


I lukarkan hmdnyo krpoda trmanmu. Minlotah prndopat Irmonmu Irntang 
hmil karanganmu. 



• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterampilan siswa untuk 
mengembangkan ide pokok menjadi sebuah bacaan serta memahami 
organ gerak manusia yang berupa tulang dan cara menjaganya. 


Catatan: C 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memahami tulang sebagai organ gerak manusia dan mantaat 
sayuran bagi tubuh manusia. 

- Siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragrat. 

- Siswa mampu membuat cerita gambar. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Bersama orang tua, siswa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah sambil 
menentukan organ gerak apa yang digunakan pada saat melakukan 


94 Buku Guru SD/MI Kelas V 











aktivitas tersebut. 

• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagi peran dan tugas 
dengan orang tuanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mampu melakukan gerakan menendang, menerima, dan menggiring 
bola. 

- Mampu bekerja sama dengan orang lain. 

- Menjaga hubungan baikdengan orang tua. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 






Remedial 

Sebutkan jenis-jems tulang pada manusia. 


Rangka Tubuh Manusia 

Tulang pada lengan manusia 

Tulang pada kaki manusia 


















Pengayaan 

Bersama dalam kelompok siswa, buatlah rangka manusia secara sederhana. 
Fokuskan pada rangka organ gerak manusia. 

Siswa bisa memilih bahan-bahan berikut: 

1. Styrofoam 

2. Tanah liat 

3. Plastisin atau lilin malam 


Penilaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
a. Disiplin 




b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: Penllalan 
(penSkoran) dapat 
ddihat cohtokh/a pada 
Petmbelajaran 1 


96 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll Penllaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

oo 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

</) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan organ gerak hewan vertebrata. 

2. Aspek 2: Menjelaskan pengertian dan ragam gambar ilustrasi 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 97 





















3. Keterampilan 


Pemlaian Unjuk Kerja 

a. Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil yang ditulis 
sesuai dengan 
kejadian atau 
peristiwa yang 
tampak pada 
gambar yang 
diamati 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati 
dan benar 
mengelompokkan 
jawaban. 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Sebagian besar 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Hanya sebagian 
kecil jawaban 
yang ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
hanya sebagian 
kecil benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keselurhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


98 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Rumusan lde 
Pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang bBaik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


d. Rubrik Membuat Gambar Cover 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 






















e. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakukan dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebagian besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Hasil akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


100 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


1PS 

3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Bahasa lndonesia 


Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 

identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


01 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi 
kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. 

2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentiTikasi kepadatan 
penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 

3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku 
bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 

4. Dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran 
agama di Indonesia pada peta secara benar. 

5. Dengan wawancara, siswa mengidentiTikasi keberagaman penduduk di 
daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. 

6. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan 
secara tepat. 

Media/ Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar, teks. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan menunjukan gambardan memberikan narasi tentang 
kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

• Secara interaktiT, guru memberikan penjelasan mengenai kekayaan 
sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 
memberikan pendapat. 

Catatan: 

• Berikan umpan balikdi sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengemukakan pendapat. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Siswa dapat mengidentiTikasi kekayaan dan keanekaragaman yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia 

- Keterampilan mengidentiTikasi. 


102 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Ayo Mengamati' 



• Siswa mengamati gambar peta tentang 
kepadatan pendudukdi Indonesia. 

• Setelah siswa selesai mengamati peta, 
secara demonstrasi dan interaktif, guru 
memberikan penjelasan mengenai 
kepadatan pendudukdi Indonesia. 


• Guru memberikan kesempatan seluas- 
luasnya kepada siswa untuk bertanya 
dan memberikan tanggapan terhadap 
penjelasan guru. 


Ayo Mencoba 



cbebP 

AmoliMi prto persebanm krpodaton penduduk «M Indoneslo Iwnkul. 




• Selesai mengamati peta, siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa 
yang berkaitan dengan peta yang sudah diamatinya. 

Catatan: 

• Selama kegiatan, guru memberikan porsi yang lebih kepada siswa 

• Berikan umpan balikdi sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi dan analisa. 


Alternatif jawaban 


No. 

Pertanyaan 

Jawaban 

l. 

Pulau manakah yang paling padat pen- 
duduknya di Indonesia? 

Pulau terpadat penduduknya adalah 

Pulau Jawa 

2. 

Pulau manakah yang paling sedikit pen- 
duduknya di Indonesia? 

Pulau yang paling sedikit penduduknya 
adalah pulau Papua 

3. 

Berapakah jumlah kepadatan penduduk 
provinsi lampung? 

Jumlah kepadatan penduduk Provinsi 
Lampung adalah 50 -100 orang per km 2 

4. 

Berapakah jumlah kepadatan penduduk 
provinsi Papua Barat? 

Jumlah kepadatan penduduk Provinsi 
Papua Barat adalah kurang dari 10 orang 
per km 2 

5. 

Berapakah jumlah kepadatan penduduk 
provinsi tempat tinggalmu? 

Sesuai jawaban siswa 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 103 





































Catatan: 



• Guru menciptakan suasana yang penuh keakraban, sehingga muncul 
keberanian dan kepercayaan diri pada siswa untuk mengungkapakan 
pendapatnya. 


• Guru mengapresiasi setiap jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban 
yang kurang tepat. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menunjukkan kepadatan penduduk di Indonesia. 

- Siswa mampu mengenali asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. 

- Mandiri, cermat, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 


Ayo Berdiskusi' 



• Setelah siswa diminta menunjukkan pada peta daerah-daerah persebaran 

agama di lndonesia. 

Alternatit Pelaksanaan Diskusi 

1. Guru menciptakan suasana interaktit 
dan atraktit dengan mengajak siswa 
melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi seperti pembawa 
acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain 
bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab 
atas jalannya diskusi. Pembawa acara 
juga bertugas untuk membacakan 
materi diskusi. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat 
kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat- 
pendapat yang disampaikan oleh 

peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 


G3Z 




Ayo Mengamati 


o 


Woh. brrogom wkoli yo p«nduduk Indonma. Untuk mrngrtohm 
krbrrogaman kondlw pmduduk Indonmo bna karnu muku drngon 
mmoamatl higluigai Imipol Imggalmu. 

Komu dapal nimgHahuinyo dmgan mrlakukan waworKnra dmgan orang 
tua. prrongkat Kl dan KW. Krpolo Dna. alaupun totati mowgorokol. 
takukan wowancoro dmgon krlompc* brto|ormu. 

Srbrtum mrmuku wowoncoro lokukon dcAj brrbogai pmapan di ontoronyo: 
I. Irnmkan trmpal don waklu wowoncora. 


I. luMmloh pr»tonyoon-prrtoo>uon drngan bok. 




104 Buku Guru SD/MI Kelas V 













menarik kesimpulan. 

Catatan: '— 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu altematit penilaian 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapannya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menunjukan pada peta daerah-daerah persebaran agama 
di lndonesia. 

- Siswa mampu bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan 
berani mengemukakan pendapatnya. 



• Siswa melakukan wawancara terhadap orang tua, perangkat RT dan RW, 
Kepala desa, atau tokoh masyarakat untuk menggali intormasi tentang 
keberagaman penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. 

• Sebelum memulai wawancara lakukan dulu berbagai persiapan 
diantaranya: 

1. Tentukan tempat dan waktu wawancara. 

2. Tentukan korespondenya. 

3. Tentukan tugas masmg-masmg anggota. 

4. Siapkan peralatan. 

5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. 

• Siswa bisa memperhatikan perilaku orang-orang di sekitamya, baik di 
sekolah, rumah, maupun masyarakat. 

Catatan: 

• Guru dapat mensimulasikan terlebih dahulu proses pelaksanaan 
wawancara. Dengan demikian siswa memiliki gambaran atau model 
wawancara yang kemudian dapat diterapkan saat siswa melakukan 
wawancara langsung. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengenali kondisi keberagaman penduduk di tempat tinggalnya. 

- Siswa memiliki kemampuan komunikasi yang baiksecara lisan maupun 


tulis. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 





- Siswa peka dalam mengamati perilaku orang-orang di sekitarnya. 

- Percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 


Ayo Membaca 



Ayo Memboco 



• Siswa membaca bacaan berjudul 

Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. 

Alternatif kegiatan membaca: 

1. Alternatif 1, guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, guru menunjuk satu siswa 
untuk membacakan bacaan tersebut 
dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3, bacaan tersebut dibaca 
secara bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 


Kenikunon Umot Beraooma <M tndonesio 

Krrutuinan mnal hriDjm n n inmiprAnn bmUA hubungnn 
unCmnuiiiLMHi yang ikurui bnkiil odanyo lntrromi tirraganm. Inirinnii 
brragania odalah «uatu ukop taUng mmgnti dan mmghargoi lanpo 
odanya wkap mrmbrdo-bcdokan don mmgrcilkon umat agoma lain. 

Kmikunon umot brragama «ongat pmhng bogi bang«a tndonrwo 
iinluk mrnrapai kr«r(atltm»n tiMtup. Srprrl i yong Irlcdi kito krlaTiui 
bahma Indonrwo mrmlllki Irrogaman yong bcgbu tianyok. «otah 
tatunya adalah ogama. Mnkipun moyonWi pmduduk Indanrwa 
mrmrhik agama l«lom. nomun oda lirtirinpa agama lam ynng jigo 
dunul. yakiu tluddha, HhhIu. Krnlm, Kotlmiik, don KnngliiKii. Srluip 
agamo trntunyo mrmlUki oturan moting-mawng dalam mm|alankan 
a|won ogamonyo. Nnmn, prrbrdnnn ini bukonlah alotan inmpdi 
imnrrah hrtati, iMMnun |u«tm mrrgodi pr*nrr»o»ii dan mrmprrkaya 
miok-nHol dolam mo»yomkal. Srbogaa tolu «audara dotam lonah olr 
yang wuna, kita hann mm|oga krrukurtan umat hrragama agar hnngwi 
dan nrgara kito Irtap mmyadl witu kmatuon yang utuh. 

Iri Kmikunan Urnot tlrrogamo mrrupakon pmgiorn yang 
diconangkan prmcmloh untuk mmciplakan krhidupan brrogama 
damal dan rukun. Program mi mrnghmdoki odanyo kcnAunan 
antammal brragamo daiam witu ogama <mtrm umat brrogama), 
krrukunan antora umat brrogama yong witu drngon agama lain, 
dan krrukunan antara umat brrogomo dmgon prmmnloh. Hal mi 


Irl Kmikunan Umat Hrrogamo brrtuiuan ogm mmyarakal Indrmrwo 
bna hidup drdam krbmomoan. mmkipun bonyok pmbrdaon. Progrom 
Hu hann diwujudkan agar tnlnk Irrjodl pmgrkongon dan pmgurangan 
Imk-hak dalom mmjckankan apiran ogama. «rprrti dalam pmdirian 
lumoh ibodah. prlokwinoan Ibodah don han brvar krogomoan. wiio 
pmyioian ogamo- 

In Krnikunon Umat Brrogamo dmuloi dmgan krrukunan ontonimot 
hrrag a mo itaiam witu agama (mtcm umat brrogama). P rrbrd o on 
pondongan dalam wMu ogama dapat mcinlcu trgadmya kontl» daiam 
ogamo ilu wndin. Olrh korma ilu prrbrdaon pondongan mi hormloh 
diupayakon agar lidak «olng mmno bahwa pandangannya adalah yang 
pallng bnwi. 



• Selesai membaca, siswa mencari dan 

menentukan ide pokok tiap paragraf dari bacaan yang telah dibacanya 


Altematif jawaban: 

1. Paragraf 1: Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan 
antamnanusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. 

2. Paragraf 2: Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa 
Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. 

3. Paragraf 3: Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang 
dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama 
damai dan rukun. 

4. Paragraf 4:Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat 
Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. 

5. Paragraf 5: Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan 
antarumat beragama dalam satu agama (intern umat baragama). 

6. Paragraf 6: Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah 
kerukunan antarumat beragama yang memiliki pengertian kehidupan 
yang rukun antarmasyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. 

7. Paragraf 7: Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah 
kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung 
pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan 
bermitra secara baikdengan pemerintah dalam menjaga kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 


106 Buku Guru SD/MI Kelas V 









| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berbahasa 
Indonesia dengan baikdan benar 
khususnya dalam memahami bacaan 
dan menentukan ide pokok bacaan. 

- Siswa mampu menentukan ide pokok 
bacaan. 

CS o 


Ayo Mencoba 


• Siswa bersama kelompoknya berdiskusi 
membandingkan nikai-nilai luhursetiap 
sila dalam Pancasila. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Guru mengonhYnnasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


Altematif Jawaban 


SILA 

Nilai Luhur 

1 

Bebas mememeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak 
memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang se- 
dang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. 

2 

Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebe- 
lah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu 
orang lain yang kesusahan. 

3 

Gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, 
mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk 
buatan dalam negeri. 

4 

Pemilu, musyawarah untuk mutakat, pemilihan kepala desa, menghargai 
pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada 
orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertang- 
gung jawab. 

5 

Memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangu- 
nan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung 
jawab 


■ tcrukuoan bmgoro mrrupotan prntotu yong baik yaog honn 

I dtlokiikan nM| wopa pun. Nd Imrtu! |ijqo mmcrmwnkan pnr n y o i 
I aslui-nilai kutnir 1019 Intcndnraj AWcm ukj Pontnvlo, Irrirtomo S1I0 

| Kmuhonon Yang Maho 1«. 



SIIA 1 

Kcluharmn Yang Moho 
ba 


SIIAH 

Kcmanusiaan yong 
Adll cton Bcrodoto 


SILAIII 

Prnatuan Indoncjia 


SILA IV 

Kcrokyalan yang 
Dipimpln olch Hlkmat 
KctM)ak»anaan dolam 

Prrwokilon 


SILA V 

Kcodilan Sosial 

Bagi Scluruh Rakyal 
Indonoia 



sr 

—L 



| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat mengidentifikasikan nilai-nilai luhuryang terkandung 
dalam sila-sila Pancasila. 

- Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mengerjakan tugas. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


07 

























Ayo Renungkan 



Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari. 


Catatan: 



• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 


• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 


• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 

REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 


- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Bersama dengan orang tua, siswa 
mengamati dan mengidentitikasi kondisi 
perilaku orang-orang di sekitar tempat 
tinggalnya berkaitan dengan perilaku 
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam 
Pancasila 

• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa 
dapat berbagai peran dan tugas dengan 
orang tuanya. 



| Hasil yang diharapkan 

- Mengidentifikasi kondisi geografis 
wilayah tempat tinggalnya. 

- Adanya kerja sama yang baik dengan 
orang tua. 



108 Buku Guru SD/MI Kelas V 

















Remedial 

Tuliskan kembali perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidaksesuai 
dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila 


Perilaku dan Slkap 

Perilaku yang Sesuai 

Perilaku yang Tidak Sesuai 




Pengayaan 

1. Mengapa Pancasila menjadi Pandangan Hidup Bangsa Indonesia? 


2. Apa dampak positif dari luas dan letak wilayah 

Indonesia terhadap pola perilaku masyarakat Indonesia? 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 109 














Pemlaicm 

A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Rasa ingin tahu, percaya diri, peduli terhadap 
lingkungan dan budaya sekitar. 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 

Catatan: Penllalan 
(pehikorah) clapat 
dilikat cohtokh/a pada 
Peinbelajarari 1 

2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasi'1 Pemlalan Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai (/) 

Belum 

Tercapai (/) 

Tercapai /) 

Belum 

Tercapai (/) 















































Keterangan: 

1. Aspek 2: Mengidentitikasi persebaran penduduk dan suku-suke serta agama di 
lndonesia. 

2. Aspek 3: Menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai- 
nilai sila Pancasila. 


110 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















3. Keterampilan 

Pemlaian Unjuk kKerja 

a. Rubrik Wawancara 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Isi dan hasil 

wawancara 
sesuai dengan 
topik yang 
diberikan 

Wawancara 
dilakukan dengan 
sangat menarik 
dan sesuai topik 
dan tujuan 
yang diberikan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 
atas materi tugas 
yang diberikan. 

Wawancara 

dilakukan sesuai 
topik dan tujuan 
yang diberikan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 
atas materi tugas 
yang diberikan. 

Sebagian besar 
wawancara 

dilakukan sesuai 
topik dan tujuan 
yang diberikan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 
atas materi tugas 
yang diberikan. 

Sebagian kecil 
wawancara 

dilakukan sesuai 
topik dan tujuan 
yang diberikan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 
atas materi tugas 
yang diberikan. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dalam 
wawancara 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar dan 
sangat efektif 
digunakan dalam 
keseluruhan 

wawancara. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dalam 
keseluruhan 

wawancara. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dalam 
sebagian besar 
wawancara. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dalam sebagian 
kecil wawancara. 

Keterampilan 

Wawancara: 

Teknik dan urutan 

wawancara 
yang dilakukan 
menunjukkan 
kemampuan 
wawancara yang 
baik 

Teknik 

wawancara 

dan urutan 

wawancara 
yang dilakukan 
benar dan 
dilakukan dengan 
pendekatan 
yang sesuai 
dengan situasi 
dan kondisi 
responden. 

Teknik 

wawancara 

dan urutan 
wawancara yang 
dilakukan benar 
menunjukkan 
penguasaan 
dan ketrampilan 
wawancara yang 
dimiliki. 

Sebagian besar 
teknik wawancara 
dan urutan 
wawancara yang 
dilakukan benar 
menunjukkan 
penguasaan 
dan ketrampilan 
wawancara yang 
dimiliki. 

Sebagian kecil 
teknik wawancara 
dan urutan 
wawancara yang 
dilakukan benar 
menunjukkan 
penguasaan 
dan ketrampilan 
wawancara yang 
dimiliki. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 













b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keselurhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


112 Buku Guru SD/MI Kelas V 














c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Rumusan lde 
Pokok: lde 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sikap: Ringkasan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreatifitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 

ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


13 














Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


1PS 

3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
lndonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 



1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentiTikasi kenampakan 
alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. 

2. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi 
geografis masing-masing pulau besardi Indonesia dengan percaya diri. 

3. Dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di 
Indonesia dengan peduli. 

4. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di 
lndonesia dengan tanggung jawab. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang 
sesuai dan tidaksesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. 

6. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan 
tanggung jawab. 

7. Dengan berlatih, siswa melakukan opersi pangkat dua bilangan cacah 
dengan disiplin. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar, teks, peta geografis pulau-pulau di Indonesia. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal pembelajaran 


Ayo Mengamati 


• Pada awal pembelajaran, guru 
menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan meminta siswa untuk 
mengamati gambar pada buku siswa. 

• Ciptakan suasana yang menyenangkan, 
sehingga siswa percaya diri, teliti, dan 
memiliki imajinasi yang tepat dalam 
mengamati gambar. 




Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 












T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa diminta menjawab pertanyaan- 
pertanyaan berdasarkan gambar yang 
diamati. 

• Siswa mengidentifikasi dan 
mengklasifikasikan gambar ke dalam 
kenampakan alam dan buatan yang ada di 
Indonesia. 

• Guru menunjuk beberapa siswa untuk 
mengemukakan jawabannya. 

• Guru mengkonfimasi dan mengapresiasi 
jawaban-jawaban siswa. 




atam. lidat. hmo |ia banyati «Mlmmn dwi bcrho g m ncgam minrik don 
dolong kc Indonewa. Krglalon paiMmoto Inl pun brckrmbong di tr|umloh 
wUoyoh trprrtl Bali. Yogyokorto. inmbot. dan Ro|o Ampal dl Popoo. dan loar 


loin trhanggo mmdnlangkon krunlungan rknnnmi yang lidak «nWil. 
luhnn Irkili mmganugmihi nrgwa mi brngn huton. «ungal, donou, gunung, 
prgummgan, Imihah. dan padnng mmput yong tangal mrmrwma. Ingnilali 
krmdohan don krloyoon inl tidokloli trmuo nrgoni mmulikinta Bonyok 
nrgaio yong trhoglon wlloyahnyo honya brrupo podong powr, hamporon n. 
olou podong rumpul. 

Kmompokon alam pnda bmtang akim Indnnruo mmupakon mWi «alu yang 
Irrtmgkap di dunla. laul. pontol. doloron rmdah. Irmboh wjbur. podong 
rumput, Mingoi. dnnou, buM. prgunurtgon. hmgga gunung dopal dllrmukon 

tlmlnng atam di Indanrtm «angal brryonou. Mnwg.mcnmg wtlayah 
mrmWki kniokirnUik moting-mmmg yang mmtbrdaknn dmgon wikiyah 
lom di Indonruo. Aya. krnali argmmu ktuh dekat logi. 




• Gunakan jawaban-jawaban siswa sebagai pengetahuan awal untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. 


Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan data/informasi yang dikumpulkan siswa. 


Alternatif jawaban 

1. Kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, 
dan sungai. 

2. Kenampakan buatan yang nampak pada gambaradalah bendungan 

3. Kenampakan alam adalah lingkungan alarni yang merupakan ciptaan 
Tuhan. 

4. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan 
manusia. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Pengetahuan awal tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. 

- Keterampilan mengamati sebuah objekdengan cermat. 

- Mencari informasi dan mengomunikasikannya. 


116 Buku Guru SD/MI Kelas V 











Ayo Mengamati' 


9 

• Siswa mengamati peta Pulau Papua. Siswa 
juga membaca gambaran umum kondisi 
geografis Pulau Papua. 



• Guru menstimulus pemahaman siswa 
mengenai kondisi geografis Pulau 
Papua dengan mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan pancingan. 

• Siswa melakukan studi pustaka untuk 
mencari informasi mengenai kondisi 
geografis secara umum pulau-pulau besar 
yang ada di Indonesia. 




• Studi pustaka ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun mandiri 


| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. 

- Keterampilan mengamati sebuah objekdengan cermat. 

- Mencari informasi dan mengomunikasikannya. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa menuliskan kondisi geografis provinsi tempat tinggalnya. 

• Guru mempersilahkan siswa untuk melakukan studi pustaka dengan 
mencari sumber-sumber referensi. 

Catatan: L 

• Berikan umpan balikdi sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengamati. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat ketepatan jawaban siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya 
provinsi tempat tinggalnya. 

- Cermat dan memiliki keterampilan menggali informasi dari objek yang 
diamati. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


17 


















T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa mengisi soal-soal yang berhubungan 
dengan kondisi iklim yang ada di 
Indonesia. 

• Siswa diminta mengerjakan secara 
mandiri. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pembelajaran ini dapat juga dilakukan 
dengan diskusi. 

Alternatif Pelaksanaan Kegiatan 
Pembelajaran: 

1. Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak 
siswa melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa 
acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

7. Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan hasil diskusi. 

Catatan: L 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
informasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulis. 



118 Buku Guru SD/MI Kelas V 












Alternatif Jawaban 

1. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai 
dengan April. 

2. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan 
Oktober. 

3. Angin muson disebut juga dengan angin musim adalah angin periodik 
yang terjadi di samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin 

ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya 
ditandai dengan curah hujan yang tinggi. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi keadaan iklim di Indonesia 

- Cermat, Kreatif, Kerja keras dan Bertanggung jawab. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca bacaan berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. 

Alternatif kegiatan membaca 

1. Alternatif I, guru membenkan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, guru menunjuk satu siswa untuk membacakan teks tersebut 
dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3, teks tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca, siswa mencari dan menentukan ide pokok tiap paragraf 

dari teks yang telah dibacanya. 

Alternatif jawaban 

1. Paragraf 1: Indonesia sangat kaya 
dengan keragaman flora dan fauna. 

2. Paragraf 2: Banyak faktor yang 
menyebabkan kaya dan beragamnya 
flora dan fauna di lndonesia, seperti 
iklim. Iklim memiliki peranan penting 
bagi persebaran flora dan fauna di 
setiap daerah. 

3. Paragraf 3: Faktor penyebab kaya 
dan beragamnya flora dan fauna di 
lndonesia adalah tanah. 

4. Paragraf 4: Air juga merupakan faktor 
penting yang menyebabkan kaya 
dan beragamnya flora dan fauna di 
Indonesia. 



Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


19 


















5. Paragraf 5: Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, 
ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora 
dan fauna di Indonesia, yakni manusia. 

6. Paragraf 6 : Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan 
hidup flora dan fauna. 

7. Paragraf 7 : Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan 
itu sendiri. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berbahasa 
Indonesia dengan baikdan benar 
khususnya dalam memahami bacaan 
dan menentukan ide pokok bacaan. 

- Siswa mampu menentukan ide pokok 
bacaan. 


Ayo Mengamati 


• Secara mandiri dan cermat siswa 
mengamati gambar-gambar yang 
menujukkan perilaku orang-orang yang 
sesuai dan tidaksesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila. 

• Secara demontrasi dan interaktif, guru memberikan penjelasan pancingan 
terhadap gambar-gambar ang diamati siswa. 

• Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 
bertanya dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan guru. 

• Selesai mengamati gambar, siswa mengidentifikasi dan 
mengklasifikasikan perilaku yang nampak pada gambar sesuai ataukah 
tidaksesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi dan analisa, 
sehingga dapat memahami perilaku yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perilaku- 
perilaku yang sesuai dan yang yang tidaksesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila. 

- Rasa ingin tahu, fokus, dan teliti. 



120 Buku Guru SD/MI Kelas V 











• Siswa secara mandiri memasangkan pernyataan yang mencermmkan 
pengamalan nila-nilai dalam sila Pancasila dengan Sila-Sila Pancasila 
yang tepat. 


• Guru memberikan kesempatan kepada beberapa murid secara sukarela 
untuk mengemukakan jawabannya. 


• Guru mengapresiasi semua jawaban 
siswa. 

Altematif Jawaban 

1. Nilai Sila 1 : Mempersilahkan teman 
untuk melaksanakan ibadah. 

2. Nilai Sila 11 : Menjenguk teman yang 
sakit. 

3. Nilai Sila 111 : Belajar kesenian dari 
daerah lain. 

4. Nilai Sila IV : Menggunakan hak pilih 
dalam pemilu. 

5. Nilai Sila V : Mengadili dan 
menghukum sesuai dengan undang- 
undang meskipun terhadap seorang 
pejabatyang bersalah. 

| Hasil yang diharapkan 





- Siswa menyebutkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai dalam sila-sila 
Pancasila. 


- Siswa cermat dalam menggali informasi melalui proses indentifikasi 


Ayo Renungkan 



Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


21 










Catatan: 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 


- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Siswa bersama dengan orang tuanya 
membersihkan selokan dan saluran 
airyang ada di rumahnya. Kegiatan 
ini mencerminkan pengamalan nilai- 
nilai Pancasila terutama sila ke 111, yakni 
bergotong royong. 

| Hasil yang diharapkan 

- Perilakunya sesuai dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam sila-sila dalam 
Pancasila. 

- Adanya kerja sama yang baik dengan 
orang tua. 


rrKMjpun luhoo Vang Maho 1«. Kjm pun horut u op mcnerJmo aklbal- 
aM»1 dorl teliop pcrtjuatan yang Ma lakulujn. «cpcrtl pujjon atau 
cmujohan, halioh alnu huKumon, pe 


Krtn pun honn uap mrnrrimo oUMuya ydUJi lonah kmgtar. Umgan 
dmukian klta hann mmtoga prritaku kito trrtjmlap atam. hkn alam 
u> hklup klta pun |ugo akan to* 
trrtiadap okjm hrrtnnding lunn drngan hrncona yang 


Ayo Renungkan 



122 Buku Guru SD/MI Kelas V 



























Pengayaan 

Isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pemahaman dan pengalamanmu 
sendiri! 


r\ 

Kondisi Geografis di Indonesia 

Kondisi iklim di lndonesia 

^_ _> 


r\ 

r\ 













V J 

\ _/ 


r \ 

Pengaruhnya terhadap 
Keragaman Flora dan Fauna 

r \ 

Pengaruhnya terhadap 
Keragaman Flora dan Fauna 













V J 

V _/ 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 123 

















































Pemlaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: 


B t\ntuk thitruhneh 
penitaian (penSkoran) dapat 
dilitoat contobnya pada 
Petnbelajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

oo 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

00 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Mengenal perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhurdalam sila-sila 
Pancasila. 

2. Aspek 2: Mengidentitikasi kondisi geogratis wilayah lndonesia. 


124 Buku Guru SD/MI Kelas V 























3. Keterampilan 


Pemlaian Unjuk Kerja 


a. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Wa ktu 

Keseluruah ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 125 














b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


126 Buku Guru SD/MI Kelas V 













c. Rubrik Mengamati Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil 

pengamatan 
ditulis lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
siswa tentang 
materi yang 
disajikan 

Hasil 

pengamatan 
gambar ditulis 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambar, secara 
keseluruhan 
dijawab dengan 
benar. 

Hasil 

pengamatan 
gambar ditulis 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambarsebagian 
besar dijawab 
dengan benar. 

Hasil 

pengamatan 
ditulis cukup 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambar beberapa 
dijawab dengan 
benar. 

Hasil 

pengamatan 
ditulis kurang 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambar hanya 
sedikit yang 
dijawab dengan 
benar. 

Sikap: Ketelitian 

dalam 

mengamati 

gambar 

dan melihat 

perbedaan 

Teliti dan 
detail dalam 
mengamati 
perbedaan yang 
terdapat pada 
gambar. 

Mampu 
menandai 
gambar dan 
menambahkan 
informasi. 

Teliti dan 
detail dalam 
mengamati 
perbedaan yang 
terdapat pada 
gambar. 

Teliti dan 
detail dalam 
mengamati 
sebagian 
perbedaan yang 
terdapat pada 
gambar. 

Teliti dan detail 
mengamati 
sebagian gambar. 

Keterampilan 
mengomunika- 
sikan hasil 

Penjelasan 
mudah dipahami, 
pemilihan kata 
sesuai dengan 
bahasa lndonesia 
baku. 

Penjelasan 
mudah dipahami, 
pemilihan 
beberapa kata 
sesuai dengan 
bahasa Indonesia 
baku. 

Penjelasan 
kurang dipahami, 
pemilihan 
beberapa kata 
sesuai/tidak 
sesuai dengan 
bahasa lndonesia 
baku. 

Penjelasan 
sulit dipahami, 
pemilihan kata 
tidak sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia baku. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


27 













Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



128 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan 
percaya diri. 

2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada 
manusia. 

3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. 

4. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing- 
masing paragraf dengan tanggung jawab. 


Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, materi, bacaan, gambar. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


9 


Pada awal pembelajaran, guru meminta siswa untuk mencermati gambar 
ilustrasi. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 
tanggapan terhadap gambar yang diamatinya. 

Setelah semua siswa memberikan tanggapan, guru memberikan 
penguatan dan penjelasan gambar beserta 
kaitannya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

Setelah semua siswa memahami apa yang 
dimaksud guru, siswa kembali mengamati 
gambar untuk kemudian dibandingkan. 

Siswa memerhatikan berbagai aktivitas 
dan mengetahui bagian otot yang bekerja 
dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Selesai mengamati gambar, mempelajari 
fungsi macam-macam otot manusia 
beserta fungsinya. 



takinim |Min mmiki (irnlan da«i b«|aian di lumpui yong prkal,* [■ 


9. U*o tidok prmah mnndiwljin unluk mrlakukan krgkilan 


GS 





Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 129 






Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengenal karakteristik kelinci yang merupakan vertebrata dan 
siputyang merupakan avertebrata. 

- Siswa dapat memiliki keterampilan mengamati dan menganalisa suatu 
objek, dalam hal ini gambar. 

- Mandiri dan berpikir kritis. 

• Siswa mengamati rangka otot sebagai salah satu organ gerak manusia. 

• Secara interaktit guru menjelaskan tentang jenis-jenis otot yang ada pada 
rangka tubuh manusia. 

• Agar lebih menarik, guru dapat menggunakan media gambar, patung 
torso, maupun video untuk menjelaskan materi tentang otot. 

• Guru memberikan kesedmatan siswa untuk bertanya dan memberikan 
pendapat. 

• Kegiatan ini bisa dilakukan dengan altematif pembelajaran seperti berikut. 

- Siswa dapat mencari informasi dan data dengan melakukan studi 
pustaka, wawancara, maupun observasi. 

- Dilakukan dengan diskusi, dengan alternatif sebagai berikut: 

Alternatif 1: 

• Kegiatan berdiskusi dilakukan secara 
klasikal dan guru bertindak sebagai 
moderator. Jawaban dan pendapat 
siswa ditulis di papan tulis. 

Alternatif 2: 

• Diskusi dilakukan secara 
berkelompok. Setiap kelompok 
diminta mendiskusikan jawaban 
pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 
menuliskan hasilnya. Selanjutnya, 
jawaban dari tiap kelompok 
didiskusikan bersama kelompok 
lain. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu 
siswa menjadi moderator. 



130 Buku Guru SD/MI Kelas V 










Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh siswa dalam mengidentitikasi perubahan-perubhan 
perilaku manusia. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang 
kurang tepat. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat mengidentitikasi jenis-jenis otot pada tubuh manusia 

- Tekun dan cermat dalam menerima dan menggali intormasi dari 
berbagai sumber. 



• Siswa menyebutkan letak dan wujud 
jenis-jenis otot yang terdapat pada tubuh 
manusia. 

• Siswa memasangkan gambar dengan 
pernyataan dengan menggunakan garis. 

• Guru membiarkan siswa mengerjakan 
secara mandiri. 

• Guru berkeliling dan membimbmg siswa 
yang mengalami kesulitan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan dan 
menunjukkan letak jenis-jenis otot 
manusia. 

- Cermat dan teliti dalam mengamati 
gambar. 




• Siswa membuat model sederhana rangka otot manusia dengan 
menggunakan bahan kawat. 

• Kegiatan dapat dilakukan di luar kelas agar pembelajaran ini dapat 
berlangsung dengan menarik dan tidak membosankan. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 131 












• Guru selalu menekankan kebersihan, 
kerapian, dan keselamatan kerja selama 
kegiatan berlangsung. 

• Meskipun model sederhana, namun 
kerangka organ gerak manusia ini harus 
dibuat dengan memperhatikan proporsi 
dan anatominya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa terampil dalam membuat model 
sederhana organ gerak manusia. 

- Siswa terampil dalam menuangkan 
ide, gagasan, maupun imajmasmya ke 
dalam bentuk model sederhana. 

- Kemandirian, percaya diri, dan tekun. 



Olol MottuWo 


Otot-otr* <tolom tubuh ntonmw mnraliki hrte-nipn lungw, Irtopl 
lungu yang uKimo adoWt untuk Imgnak- Ailopcn lungu-lungti yong 
lom antora k>m unluk mmdukung tutiuh. nwrgaga pmtui tubuti, dan 
mrrgoga tuhu tutuh. Srmua iungtl otot tmrbut dapat dilokukon 



Otnt dakmi tubuh monuMO briprron datam grtakan-grrokan yong 
di«mga|a. Crio* yang dlwngo|o brrartl dUaUAan wtara tador dan 
mrmbutulikan inalm tr-nmdiri podo tiap-tla|> hogmn ntnt. Cnntolt 
grra* yong di«mgaia antora lom brrjokm. mrtnbungkuk. mrmutor. 
mentrgang, dan mmgangkot. 

Srkiln itu, otnt daktm tuboti monuuo |uga brrprran dolam grrokan 
ntanuuo yang tidnk dnmgoja. Cmtk ntonutia yang ladak dnragoyo 
iKloktlt gnokon yang lrr|adi «rraro ntnmaiit. Conta#i grrak yong l«Mt 
dnmgoio anlora ktm prmapOMm. grrak pmcrmoon makanon mrtolua 
«htrm pmtrmaan. don drtok jnntung. 


Otnt dalont tubuh yjgo brrlungtl mmtbrrtoin dukungan. Otot- 
ntal dalam tubrdi rttomiuo, kluiunnya nlnl-ntcd poda rangka brkriya 



Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks berjudul "Otot Manusia". 


Altematif Kegiatan Membaca 

- Altematif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 


- Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

- Alternatif 3: Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 


• Selesai membaca siswa menentukan dan 
menuliskan ide pokok masmg-masmg 
paragraff dari bacaan secara mandiri. 

• Guru memberikan keleluasaan kepada 
siswa untuk mengemukakan pendapatnya 
dan membantu siswa yang mengalami 
kesulitan. 

Alternatif Jawaban 

- lde pokok paragraf 1: Otot-otot dalam 
tubuh manusia memiliki beberapa 
fungsi, namun fungsi yang utama 
adalah untuk bergerak. 

- Ide pokok paragraf 2: Otot dalam tubuh 
manusia berperan dalam gerakan- 
gerakan yang disengaja. 


untut inmdukung tubuh. Mltalnyo krtlko dudiA don badn, otot-otol 
rangka im akan mrloU*an pmynuann grrakan dmgan mmiperkuat 
«mdl dmgan mmcpong lulong «ehmgga brrado pada pmhi yong 
trpot. Srlom itu otot rangko |uga memrgang prranan pmtmg dalam 
mmmtukan krtomtan tubuh woro krtrluruhan don krmampuan 
unlidi inrtokukim nklwlm Ihik. t>mgan ntnt yang kual mako krwhatan 
tubuh klta |ugn okan Irtyngo don kito pun akan Ikso mrldkaduin brvbogo< 

lungtl tom dorl otot odotah untuk mrmprrtohonkan pmtur tubuh. 
Otnt-ntrd rangko mrmhantu monutio mhnlnyo unhik bmliri don 
mmiprrtahankan «Ikap Irgok. Ualam hol ini ntol-ntnt tmrbut |uga 
mrmbantu mm|ogo krM-lmbangan tubuh. 

Otot |ugo brrprran datom mmjogo uiiu tUbuh wtora krtrlunihan. 
SiMrm oiot dapat mcmpan |iko tubuh mmgalami pmuiunan don 
pmingkolon wihu tihuh. Cnntnh rrtpnn dnt krtlko trryodi prnunmon 
«uhu tubuh adoloh mmggigil. Mmggigil odotoh rmpon tntok tmgajo 
dmono Mot brrkontrokti «rrara Irpat unluk mmghawlkan panm. 

Otnt yong mmggigll trrsrlKit mrramtid prmngkatan darnh yang 
mmgandung nktigm untuk mmingkntkan tuhu lubuh. 



o 


132 Buku Guru SD/MI Kelas V 



























- Ide pokok paragraf 3: Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga 
berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. 

- Ide pokok paragraf 4: Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan 
dukungan. 

- Ide pokok paragraf 5: Fungsi lain dari otot adalah untuk 
mempertahankan posturtubuh. 

- Ide pokok paragraf 6: Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh 
secara keseluruhan. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat memahami isi bacaan. 

- Kecermatan dan ketelitian dalam menggali informasi dari bacaan. 


- Terampil menentukan ide pokok bacaan. 


Ayo Berkreasi' 



• Guru menjelasakan ragam desain gambar 
coverdengan mengunakan peraga contoh 
gambar cover. 

• Siswa membuat gambar cover bacaan 
yang berjudul Otot Manusia sesuai dengan 
imajinasi dan kreativitasnya masing- 
masing. 

• Agarkegiatan pembelajaran ini dapat 
berlangsung dengan meanri dan tidak 
membosankan, maka dapat dilakukan di 
luar kelas. 





• Siswa menceritakan gambaryang telah 

dibuatnya di hadapan guru dan teman-teman. 


Alternatif pembelajaran: 

- Alternatif 1: Guru mempersilahkan kepada siwa secara mandiri dan 
sukarela atau yang bersedia untuk bercerita. 

- Alternatif 2: Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk 
menceritakan gambarmya. 

- Alternatif 3: Guru meminta siswa untuk bercerita satu per satu secara 
bergiliran. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 133 










Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktit. 



• Jadikan hasil gambar dan cerita siswa sebagai media untuk mengukur 
sejauh mana keterampilan siswa dalam menggambar dan keterampilan 
dalam berkomunikasi melalui cerita. 


• Apresiasi semua gambar dan cerita siswa tanpa terkecuali. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa terampil dalam membuat gambar. 

- Siswa termapil dalam menuangkan. 
ide, gagasan, maupun imajmasmya ke 
dalam bentuk gambar. 

- Siswa terampil dalam berkomunikasi 
secara lisan dengan bercerita. 

- Kemandirian, percaya diri, dan tekun. 


Ayo Renungkan 



• Siswa dirmnta untuk mengingat kegiatan 
pembelajaran hari ini dan kembali 
mengaitkan dengan tema yang sedang 
mereka pelajari. 


Nah wiarang g(l»anmii mcmbuat gombor tow» boku. Buatlab awt buku 
dan bwaan )nng bntuM Olit Manuila, Oamto yaag kamu buot bannkdi 




• Siswa diminta untuk merefleksikan 
penguasaan mereka tentang pembelajaran 
untuk kemudian di berikan catatan dan 
komentarorng tua. 

• Merupakan media untuk mengukur 
seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada ativitas ini lebih ditekankan pada 
sikap siswa setelah mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan 
ini, guru dapat memberikan Remedial 
dan Pengayaan sesuai dengan tingkat 
pencapaian masing-masing siswa. 


Srtetoh gombor M-tnoi kamu buot. centokon kemboti gambormu tenebut 
<ll ttadapan temon dari gunimu. lapi ingnt, ywng mrri)adi ilawi CKMamu 
hukanlcili brxaan OM Mamnka. triopr haul gombar yang Irlah kamu buot. 


Ayi» Rrmtngkan 



I. Komu trtoh mrngrtediui moram don lungu eont dalam tuhutimu. Pmting 
erkali prron okololiit ilu. Iiukon» 

Nali. ukorong uidah Irpalkali kamu mrmonlootkan kx»unki liilun ynng 

berupa «ot lertebut dolom kehidupon don kegrolonmu whon-hon > 


2, run|ukkan hotll gambor rotrrmu dl alat kepodo orong luamu. 



Podo kegraton tebelumnyo komu dlmmto membuot modri trderhano organ 
gerok monm» don membuat gombor tnwrr buku. Iika mengolami keuditon 
dakmi inniyiopkon eU don batian oWupun dokmi pmn pmibuoiaii krrlim 
kegraton lertebut. mmtrKoh bontuon krpodo orong tuomu 



134 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat bersikap reflektif dan jujur dalam menyimpulkan 
penguasaan hasil pembelajaran mereka. 

- Siswa dapat menmdaklanjuti penguasaan materi mereka dengan 
catatan dan bimbingan orangtua di rumah. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat 
model rangka manusia bersama orang tua. 

| Hasil yang diharapkan 

- Dapat membuat model rangka organ gerak manusia dengan baik. 

- Dapat berkreasi membuat karya cover yang baik. 

- Adanya kerjasama yang baik dengan orang tua. 

Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Sebutkan perbedaan organ gerak hewan dengan organ gerak manusia. 


2. Sebutkan jenis-jenis otot pada manusia! 


3. Jelaskan fungsi otot! 


Pengayaan 

Lakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai jenis-jenis otot. 
Ambillah salah satu jenis otot. Kemudian lakukan kajian secara mendalam 
mengenai jenis otot yang kamu pilih tersebut, berkaitan dengan: 

1. Karakteristiknya 

2. Fungsinya 

Setelah membuat kajian, buatlah sebuah artikel dan tampilkan di majalah 
sekolah atau majalah dinding di sekolahmu. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 135 














Pemlaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: 


B t\ntuk thitruhneh 
penitaian (penSkoran) dapat 
dilitoat contobnya pada 
Petnbelajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

</) 

Tercapai 

K) 

Belum 

Tercapai 

/) 














































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan macam-macam otot dan tungsinya. 

2. Aspek 2: Menyebutkan macam-macam desain coi/er. 


136 Buku Guru SD/MI Kelas V 























3. Keterampilan 
Penilaian Unjuk Kerja 


a. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 137 














b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


c. Rubrik Membuat Cover 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


138 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















d. Rubrik Membuat Model Sederhana Rangka Manusia 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakuakn dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Hasil akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 139 













Pembelajaran 6 



140 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Tujuan Pembelajaran 



1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam 
gerak otot dengan percaya diri. 


2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing 
paragraf dengan tanggung jawab. 

3. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk 
dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin 


4. Dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia 
dengan peduli. 


Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku Siswa, buku dan peralatan menggambar, model sederhana organ 
gerak manusia. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 


Ayo Berkreasi' 



• Awal pembelajaran dimulai dengan 
kegiatan motivasi. Pergunakan gambar 
(pengamatan gambar) dan narasi yang 
tersedia untuk menstimulus ide, gagasan, 
dan pendapat siswa. Kegiatan ini juga 
dapat digunakan untuk memancing 
pemahaman awal siswa mengenai gambar 
cerita. 

• Tumbuhkan rasa ingin tahu siswa tentang 
pelajaran yang akan dilakukan. 




Pa4 Anlo dan B*ni togd, iibo-nbo Iwihngor «uara Irrtatmn minla 
tc*ong. Mnrkd brrduo pun wjrra inmcarl don mrnghampul tumbrr «uaro 
lrr«#bul. Oh. Irirrjolo kobi wWi «d*u prkri)0 kmrlm korrno Iriprlrtrl «ool 
inrlongkah krluor «lori Mwoh. lHa nampab kr*okilon trkoll, 

‘Krnopo dmgan W ttrjci. Wl" tanyo Hrni klnwmlir, 

"0*1, kaki IV* brjii Inrlrn. Mmanya *o»il *rkok,‘ pnwati IVlk Antn. 


*Kr*rlro inrru|»luin gonggnan aloo rrdrro yang trrjaili pods nUH Hal 
tmrbut dopoit tr»|odi kaima odanya grtoknn dadakon, krkuranguopon otc* 
unduk mrlakukan tualu grrakon, pjga karrno adanyo poktoon grrakon poda 
ato*,* |rta* IV* Antii 

*Otv brgitu ya. P** «aiyut Hmi. 

Hmi, krtrtmi bito Imyadl kapan *ojo dan dHraana toyo trilo datuin 
krgwtan apa tap, mnatnyo *oat bnnlabrago. Salab *alu yrra* nlabraga yong 
rmlon lrr|odl krudro alou crdrro otm adotoh trpok boto. Korma dolam 
trpok bola, krr)o olnt tongot ddonlr. lubuh haru* bngrrak don brrton Ootom 
waUu yong lonia* jrto* Pnk Anlik 

*Olrh kurma ilu. unliA inmiprrtrc J krmungkman Irtyadinyo crdmi. 
trbrlmn mrlakukm pnmalnan trpuk brto dan nlahraga tauirTyu hom* 
mmguatol leknlk-lrkmknyo trrtrtuh dutu. Srkun Ku, kila horu* mrtakukon 
prmanoton ogor tulong don atol-okol kito dalam kradoan *iap,* tombadi Uok 


*Otv mmguotoi trkhnrt brratll tangat pmting ya, Puk Agnr kda dopal 
mrlokukon prrmama “ 

cedrra,* kala Brm. 


Catatan: 

• Guru harus menciptalkan suasana belajaryang menyenangkan dan 
penuh keakraban dengan metode interaktiT dan atraktif. Agar siswa 
termotivasi untuk belajar lebih lanjut. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Keterampilan mengamati gambar. 

- Menggali informasi dari gambardan narasi. 

- Menuangkan atau menyajikan informasi yang didapat. 



Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 



Ayo Mengamati' 


9 

• Siswa mengamati gambardan mengidentifikasi bermacam-macam gerak 

Catatan: L 

Agar lebih menarik dan menyenangkan, guru dapat mengkreasi kegiatan 

pembelajaran dengan memadukannya dengan sebuah permainan. 

Alternatif permainan LEMPAR-TANGKAP DAN JAWAB: 

1. Siswa diminta melepar-tangkap bola kertas sambil menyanyikan 
sebuah lagu. 

2. Di akhir lagu, siswa yang terakir memegang kertas harus menjawab 
pertanyaan guru berkaitan dengan macam gerak otot manusia. 

3. Lakukan berulang-ulang hingga semua pernyataan di buku siswa 
terjawab. 

4. Permainan ini lebih menunjukkan efek keterkejutan sehingga jawaban 
yang siswa cenderung akan jujurdan apa adanya. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi macam 
gerak otot manusia. 

- Cermat dalam mengidentifikasi objek. 



• Siswa membuat model sederhana organ 
gerak manusia. Model sederhana ini 
dibuat dengan styrotoam. 

• Untuk memberikan suasana yang berbeda, 
kegiatan ini dapat dilakukan di luar kelas, 
misalnya di halaman, ruang kesenian, atau 
aula. 

| Hasil yang diharapkan 




- Siswa dapat membuat model sederhana rangka organ gerak manusia 


- Siswa memiliki ketrampilan dan kreatiivitas dalam membuat model. 


142 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Ayo Membaca 



• Siswa membaca bacaan "Ade Rai, Binaragawan Perkasa Indonesia". 


Catatan: 


Altematit Proses KBM 

- Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa 
diminta membaca dalam hati. 

- Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dengan nyaring dan meminta siswa lain menyimak. 


• Selesai membaca, secara mandiri siswa 

mencari dan menuliksan ide pokok bacaan. 

Altematif Jawaban: 

1. Paragraf 1: Ade Rai adalah binaragwan 
yang tidak hanya terkenal di Indonesia, 
tetapi juga di dunia. 

2. Paragraf 2: Pada waktu kecil, Ade Rai 
hanya serorang anak kecil yang memiliki 
tubuh kurus, bahkan bisa dibilang 
sangat kurus. 

3. Paragraf 3: Ade Rai memiliki minat yang 
tinggi dalam bidang olahraga. 

4. Paragraf 4: Prestasi pertama Ade Rai 
dalam bidang binaraga diraih pada 
tahun 1995. 

5. Paragraf 5: Prestasi yang diraih Ade Rai 
tidak perlu diragukan lagi. 



Ailr Hoi odoiah wwk prto pntau) yang umgal Intmol di lndon*-iki, 
boMon di dunla. Vbogoi tHnaragoonn Indonrtla. banyok «udoh pmlotl 
yang diraltmyia, boik dl llngkai nawonal maupun iMnranlnHL Saal 
ml Adr Hol trloh pmtliin wtngal nilrt blnaraga. mrtklpun drmikion. 

■a trtop oktlt mmtodl prmblno dan mrrrtmko trmpot krCugaran dl 
brlirrapd darrah di Indanrtlo. 

Portn Naktu krt II, Adr Hol hanyo «rarang anak Irttl yang inrnnliki 
hrtmh kunn. bohkon bha rtblang Mingat kimiu Podo umur K) tahun. 
Adr Hoi tvm*o mraiilikl brrot badan 7 ‘> kg Bahkan, hmggo mrncapal 
rrmapt dmgan tlnggi HU an, brrat badun Adr Kar hanya » kg 

Adr Hoi, da mrautikl minal yang tinggi dcrtom tmtang datmigo. Coda 
owalnya dia mmggHutl liulang otahrago buki tangkn. Namun, Adr Nal 
tldak brgltu loma mmggrkjti btrtu tangklu hmgga pado aklwmyo dio 
Irbth mrmilih ualuk mra|odi wonng atlrl binoraga. 

PtrMaui prrtamo Adr Roi daiam Ndong btnaraga diralh pado 
talnm WOy. Ptnlenl Imrbul mrnikimya untuk trrtr» aktll mragdniti 
brrbogai krtuaran. mulai dan llngkup krcrt hmgga hnar, mutai darl 
lokol. noalonal. hingga intrmaMonol. Hmgga okhimya Adr Hai trnn 
brrkrmhang dan mrralh prntati drmi pmtaui dari tmbogai krpnraan. 

Mauikih prntmi yang itimih Adr Kar tMlak pmtu diragcAon lagi. Uarl 
brrtiogai krpiaroan yang diikutirrya vriaki mrmliuaNutn haui yang 
mrngagumkan. Sotati totunya krmrnangonnyo dl Mi/Klrmorwa Mtarid 
(Krjuaraan Dunia Itinaraga ) trioi brrat rtngan. Uari ututah krmudian 


22^222 






6. Paragraf 6: Berkat prestasi-prestasinya itulah, Ade Rai turut 
mempromosikan binaraga di Indonesia. 

7. Paragraf 7: Setelah pensiun sebagai atlet, Ade Rai masih tetap 
berkecimpung dalam dunia binaraga. 


| Hasil yang diharapkan 

- Memiliki kecermatan danketerampilan mengolah infaoramsi yang 
terdapat pada bacaa. 

- Menentukan ide pokok dari bacaan 

- Tekun, cermat, dan komunikatif. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 143 









Ayo Berkreasi' 



• Siswa kembali mengingat arti, unsur, dan 
ragam desain gambar cover. 

• Untuk mengetahui daya ingat dan 
pemahaman siswa, guru dapat menunjuk 
siswa secara spontan dan acak untuk 
menjelaskan arti, unsur, dan ragam desain 
gambar cover. 

• Guru memastikan bahwa siswa benar- 
benar memaharm arti, unsur, dan ragam 
desain gambar cover. 


rwmbMM koi mcnuju tc kc(uoroon rmX»i-cvcnl AMa lcnggora (Sca 
Conw) podo tohun 1997. Podo tciuocoon tenctut Adc rol pun inampu 
mrmpmmitmhkon mnn bogi bang*a lndnnrvia. Hohkon, wiriati itu 
rocnlh tmnyak piola don inedoll yong dla ro*i darl berbogol kc|uoroon 
Nngkat notmnot don intcmoMonol. 

Bcrkot pmtaM-pmtonnyo rtuioh. Adc ttal tulut tncmpromoiAon 
tHnarago d> Indnncua Oaii vrbrtunnya ynng %rpi pcnunat. lungga 
akhimyo Hahrogo bmorogo mcnpHli otahrago yong bonyak dnninoti di 
IndonrMa. balk o*eh prto moupun aionito. 

Sctcloh pcnaun tebogor ollct pun. Adc Hot mauh brrkcompung 
daiom dumo bmo ra go. t>io mcmbuko brbrrapa ptnal latihan don 
kcbugnton di lictirrapa darrah. Scloin ilu. Adc Itoi pigo mrnjinl 
uptciMn dan mclakukon prdatlhan wnifltoil unluk para pmicuionat 
di btdang (itnevi. Adr |ugo aktil mrngampanyckon hidup «bal meWul 
l*nr« drngan mcncrtHtlon buku don mnyatah «crta mcnyadi prmhKara 
di bcrbogal «mlnor don ocato. 



IIH 


• Selesai mengingat, siswa membuat 

gambar cover bacaan yang berjudul "Ade Rai, Binaragawan Perkasa 
Indonesia". 


• Untuk memberikan suasana yang berbeda, kegiatan ini dapat dilakukan di 
luar kelas, misalnya di halaman, ruang kesenian, atau aula. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat mengambar cerita secara menarik. 

- Siswa dapat menuangkan informasi dari bacaan ke dalam bentuk 
gambar. 

- Siswa memiliki keterampilan dan kreativitas dalam membuat gambar 
cerita. 


Ayo Renungkan 



Ucm wnang wtiili Imri ini. lln vcnang bcva inrmbanbi (Sik Antix Itcni 
pun juga dopot prngrtahuon dan wawtnan boru dan Pak Anto. 


• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa, 
secara mandiri siswa mengemukakan 
pendapatnya berdasarkan pemahaman 
yang sudah didapatkannya selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya sesuai 
dengan perilaku kesehariannya berkaitan 
dengan kompetensi-kompetensi yang 
sudah dipelajari. 



Dengan memprtoyan orgon gcrak momnta, kita mokln tohu brtopo 
lempumonyo optoon luhan. 

lunyjkkon vikop dan pentakumu yong mmun|ukkon bohwo komu mcmyukun 
koiunwi luhan yang brmpo acgon grrak. yokni tiiong don n*nt. 


— 

Orong tuomu odolah orang yong prkerjo kerav. Ayohrnu «etiap hon bekeryo 
iHHtuk mmcori nolkoh drral krlangueigan hidup krtuorgomu ItHimu nuAn 
dori pogi hinggo Innit nmlam br k rr y a mrngunnimu, mmguitn nyohmu. don 
mmgunii rumoh. Boyongkon betopo tdohnyo mereko. Boyongkon betapo 
lelahnyo olot-otot mercko. 

Untuk membontunya. bertenonloh komu untuk memiHtl mercko tctiop 
nyuhmu pulang krrjn otou trtkip ilHimu brrntwolia*. Kamu mau. b*»l 



144 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















| Hasil yang diharapkan 


Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa diminta untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua dengan 
memperhatikan kondisi orang tua dengan menjaga dan merawat orang 
tua seperti pada saat kelelahan sehabis bekerja. 

• Untuk mengoptimalkan interaksi dengan orang tua, siswa dapat bekerja 
sama dengan orang tuanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Menumbuhkan cinta kasih dan sayang antara orang tua dengan anak. 

- Adanya kerja sama yang baik dengan orang tua. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 





Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Sebutkan jenis-jenis otot yang bekerja pada saat aktivitas berikut. 

a. Berjalan :. 

b. Memanjat :. 

c. Memegang :. 

d. Merangkak :. 

e. Melempar :. 

2. Mangapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? 


Pengayaan 

• Buatlah seri gambar cerita dengan tema " Aktivitas Gerakku". 

• Kumpulkan hasil gambarmu dan teman-teman satu kelasmu. 

• Buatlah pameran untuk menyajikan hasil gambarmu dant eman- 
temanmu. 

• Undanglah guru-guru di sekolah untuk memberikan tanggapan. 


146 Buku Guru SD/MI Kelas V 














Pemlaicm 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: 


B tntuk inStru 

pen<(a<an (penSkoran) dapat 
d<1<kat cohtokh/a pada 
Pei™belajarar< 1 


C. Format Penilaian 
1. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengaaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasil Pemlaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

oo 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

00 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan organ gerak manusia beserta tungsinya. 

2. Aspek 2: Menjelaskan kembali arti, unsur, dan ragam desain gambar cover. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 147 





















2. Keterampilan 


Penilaian Unjuk Kerja 
a. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


148 Buku Guru SD/MI Kelas V 














b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


c. Rubrik Membuat Cover 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

I 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 149 






















d. Rubrik Membuat Model Sederhana Organ Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakuakn dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Hasil akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


150 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemlalan Akhlr Subtema 2 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa: 

Kelas : 

Tema : 

SubTema : 

Sikap 

Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi 
yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya diri, 
dan cinta tanah air. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi 
yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Mengingat dan memahami 
pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang: 

• dirinya 

• makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya 

• benda-benda lain di 
sekitarnya 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan kemampuan 
mengamati, menanya, dan 
mencoba dalam: 

• bahasa yang jelas, logis dan 
sistematis 

• karya yang estetis 

• gerakan anak sehat 

• tindakan anak beriman dan 
berakhlak mulia 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 





















Jurnal penilaian siswa persubtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapot akademik 
siswa persemester. Dari data pencapaian siswa persubtema ini, guru dapat melihat dan mengukur 
pencapaian kompetensi siswa dan memberikan umpan balikyang konstruktif berdasarkan data 
penilaian autentik yang dimilikinya. 


Subtema 2: Manusia dan Lingkungan 


51 
























Subtema 3 

Lmgkungan dan Manfaatnya 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPA 


3.1 Menjelaskan alat gerak 
dan fungsinya pada hewan 
dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat 
gerak manusia. 

4.1 Membuat model sederhana 
alat gerak manusia dan 
hewan. 


-\ 


1PS 

3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 


SBdP 


3.1 Memahami gambar cerita. 

4.1 Membuat gambar cerita. 


r 

i s 

ubtem 

7 

1 

L. 


i 

A 


I 


1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 


Bahasa Indonesia 


3.1 Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


















Subtema 3 

Ungkungan dan Manfaatnya 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 



Menentukan ide pokok setiap paragraf dalam 
bacaan. 

Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah 
paragraf. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Ide pokok dan organ gerak manusia. 

Keterampllan: 

• Menentukan ide pokok bacan, menulis 
dan mengembangkan ide pokok menjadi 
paragraf. 



Mengamati gambar berbagai kelainan tulang 
sebagai salah satu organ gerak manusia. 
Mengolah informasi dari bacaan dan 
menentukan ide pokok dari setiap paragraf. 
Menyebutkan dan menunjukkan berbagai 
jenis tulang sebagai organ gerak pada 
manusia. 

Membuat model penderita kelainan tulang. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan macam-macam kelainan 
pada tulang. 

Keterampllan: 

• Mengamati gambar, menceritakan gambar, 
dan membaca serta menulis ide pokok 
bacaan. 



Mengidentifikasi potensi kekayaan alam 
bangsa Indonesia. 

Mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis 
bangsa lndonesia sebagai negara maritim 
dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan 
ekonomi masyarakat. 

Membuat kliping pengaruh kondisi geografis 
bangsa Indonesia sebagai negara maritim 
dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan 
ekonomi masyarakat. 

Membaca dan menulis, serta menentukan ide 
pokok dari bacaan. 

Membuat laporan tentang perilaku yang 
seusai dengan nilai-nilai Pancasila. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengidentifikasi kekayaan dan 
keberagaman yang dimiliki bangsa 
Indonesia, pengaruh kondisi geograbs 
bangsa Indonesia sebagai negara maritim 
dan kepualauan terhadap kondisi sosial 
dan ekonomi masyarakat, perilaku yang 
seusai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Keterampllan: 

• Membuat laporan dan membuat kliping. 



Siswa dapat menyebutkan asal daerah 
beberapa identitas budaya. 

Menyebutkan nama bandara dan pelabuhan 
yang ada di Indonesia. 

Mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis 
Indonesia terhadap budaya masyarakat. 

Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan 
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
Menemukan ide pokok bacaan. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan asal daerah beberapa 
identitias budaya, menyebutkan nama 
bandara dan pelabuahan yang ada di 
Indonesia, mengidentifikasi pengaruh 
kondisi geografis Indonesia terhadap 
budaya masyarakat, mengidentifikasi 
perilaku yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. 

Keterampllan: 

• Studi pustaka untuk mencari informasi 
mengenai kondisi geografis indonesia, 
menuliskan ide pokok bacaan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 


153 














Subtema 3 

Lmgkungan dan Manfaatnya 


: : 


Mengidentifikasi macam-macam kelainan, 
gangguan, atau penyakit pada otot. 
Menentukan ide pokok dari masing-masing 
paragraf. 

Membuat komik. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengidentifikasi kelainan otot pada 
manusia. 

Keterampilan: 

• Membuat gambardan menuliskan ide pokok 
masing-masing paragraf dalam bacaan. 



Menyebutkan macam-macam gerak otot. 
Menemukan ide pokok masing-masmg 
paragraf. 

Menggambar gambar cerita. 
Menggambar komik sesuai teks. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Menentukan ide pokok bacaan, 
menyebutkan macam gerak otot manusia. 

Keterampilan: 

• Membuat gambar dan menuliskan ide 
pokok masing-masing paragraf dalam 
bacaan. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 









Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap 
paragraf dalam bacaan secara percaya diri 

2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah 
paragraf secara tanggung jawab. 

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar 

Buku, teks bacaan, gambar tentang aktivitas yang memanfaatkan kerja organ 

gerak manusia. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan mendeskripsikan gambar ilustrasi. 

• Guru menstimulus pengetahuan dan daya analisa siswa dengan 
mengajukan pertanyaan pada buku siswa 

• Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang 
keingintahuan siswa untuk belajar lebih jauh lagi. Dengan demikian 
kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarikdan 
interaktif. 

Catatan: '— 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara 
cermat untuk menggali informasi. 

2. Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk 
mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui 
konsep pelaporan tertulis. 

3. Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog 
interaktif. 



• Siswa secara seksama mengamati rangkaian gambar. 

• Siswa dibiarkan mengembangkan daya imajinasinya terhadap gambar. 

• Selesai mengamati, arahkan siswa untuk menyajikan hasil pengamatan 
gambarnya menjadi ide-ide pokok 



156 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


• Setelah berhasil menentukan ide-ide 
pokok, siswa mengembangkannya 
menjadi sbeuah bacaan. 

• Berikan kesemmpatan kepada tiap-tiap 
siswa untuk membacakan bacaannya. 

Untuk kemudian diberikan apresiasi dan 
penguatan. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Siswa terangsang untuk ingin tahu 
dan mempelajari lebih lanjut. 

- Siswa memiliki kemampuan 
untuk menggali informasi dan 
data dari objek yang diamati dan 
mengomunikasikan menjadi ide 
pokok. 

- Siswa mampu mengembangkan ide 
pokok menjadi sebuah bacaan 

- Ketelitian, imajinasi, dan kominikasi dalam bahasa tulis. 



Ayo Membaca 



• Siswa membaca bacaan berjudul 
"Gerabah Dari Pulau Madura". 


Alternatif kegiatan membaca: 

1. Alternatif 1, guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2, guru menunjuk satu 
siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain 
menyimak. 

3. Alternatif 3, bacaan tersebut dibaca 
secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca, siswa menuliskan ide 

pokok dari tiap-tiap paragraf. 

Alternatif Jawaban: 


Hr n jote m on di ho>i Minggu yang >idak kaloh inmonknya dlbaniling dmgan 
Edo don Beni adalah pmgoVxnon yong dmtoml otoh lant. Man Minggu Inl 
lani diajak ayahnya png* kr Madnra. Ayah laai ingin mrmbrli brhrmpa 
knatinon gr«obah untuk prtonggonnya. krpertl kjto krtohul benomo bohwa 
Moduro mrrupokon toioh «itu dorrah pmghoul krrapnon grrabah yang 
hrduMn tinggi. 

Srpanjang prrjatonon inmuju Innpol praduku gnabah. I.ani (ibuk 
mmgomoti ukellllngnyo. Lam tokgub mrkhat poimw otam yong oda dl 
Madum. lani joga brgilu kagmn akan oroag-nrangaya. Mrrrkji prkrgo krm. 
Mrrrkn pjga partoai mnnonlnatkan pcdrmi akMn yong ado di «rkieamya. 
Mrrrko brkrrya kmn don pogi hlngga tore. tok kmal krtoh mr-Uj horut 
bntdbang dmgon lanaK Mmggcb dan mrngumpulkan lanah lial unhik 
■AyodAon bohon prmbuaian grratooh. 



Grraboh dorl Pulau Modura 

v*ih talu warKon karyo budoyo yang 'ongal tuo, lo< prnrtooranya 


jugo dtkrnal drngon tdnton Irmtoduir. lerabdi ki 
brhriopa nbu knliim wtorkan lohun mawhi. dan k 


dopotkon di reluruh peknok Nuranloro. tldak lertetuoki dl Putou 
Moduro. 


Poda uhn-wtin kebudoyooa don purbokoto. bonyok dyumpoi geraboh 
040U trmbikor yong dllungtlkan tebogal perotobon alou perkokm 

mayat. («rrabah yang pahng wdrrhann dibuak don dbmtuk hanyu 
mmgganakan tangon d r n gon ciri odanan ytang Imar don bagian- 
bogton grrabah tenetout moclh dipenuhl oleh |ejak-|ejak jon. Srtam llu. 
bentuknyo kodang tldak «Imettrt. 

Iktok terteanki dl Putou Madura, grraboh dibuait untuk dllungclkon 
cetoogol prrototon whorl-horl mocyorakal celempal. yong ditokukon 
wrato ttodhinnal crprrli opo yang ditokrdum olrh pora pmdahciujnya. 
Krcamoan prrabaalon grrobah di Madmo wknrang ini drngon paio 
pmdohulunyo odotoh ptocec prmbuattm don tomtuknyo yong mocdi 
ttodhtonol canw ceperti geratooh-geratooh yong dihotllkon podo tomon 



1. Paragraf1: Salah satu di antara 

warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebaranya, dan mampu 
bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 157 






















dari tanah bakar yang dibuat secara 
tradisional. 

2. Paragraf 2: Pada situs-situs 
kebudayaan dan purbakala, banyak 
dijumpai gerabah atau tembikar 
yang difungsikan sebagai peralatan 
atau perkakas rumah tangga dan 
untuk keperluan peribadahan serta 
penguburan mayat. 

3. Paragraf3: Tak terkecuali di Pulau 
Madura, gerabah dibuat untuk 
difungsikan sebagai peralatan 
sehari-hari masyarakat setempat, 
yang dilakukan secara tradisional 
seperti apa yang dilakukan oleh para 
pendahulunya. 

4. Paragraf 4: Gerabah-gerabah yang 
dihasilkan oleh para pengrajain di 
Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna 
kuning dengan pasirhalus. 

5. Paragraf 5: Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah 
seperti di Mandala Andulyang, Duko Ru Baru, Yangkatan Kyangean, 
Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, Blega Byangkalan, dan 
lain-lain. 

6. Paragraf 6: Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan 
gerabah. 

7. Paragraf 7: Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada 
semacam perjanjian kerja untuk membuat baryang-baryang yang 
sudah ditentukan secara turun temurun atau spesilaisasi. 

8. Paragraf 8: Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat 
tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada 
zaman prasejarah. 

9. Paragraf 9: Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan 
tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. 

10. Paragraf 10 : Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak 
memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk 
masyarakat umum. 

11. Paragraf 11: Meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam 
perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa gemar membaca. 

- Siswa memiliki keterampilan untuk menggali informasi dari sebuah 
bacaan. 



158 Buku Guru SD/MI Kelas V 
















hnMungon «rp«ll lnygo iruoh. antl horat. muOati d4bm«Muin. 


• Siswa selesai membaca, dan mencari 
serta menentukan ide pokoktiap 
paragraf dari bacaan yang telah 
dibacanya. Siswa menulis bacaan 
berdasarkan ide-ide pokok yang ada 
pada buku siswa. 

Altematif jawaban: 

1. Paragraf 1: Salah satu jenis tanah 
yang banyak memiliki manfaat adalah 
tanah liat. Selain sebagai media 
tanam bagi berbagai jenis tanaman, 
tanah liat juga dapat dijadikan sebagai 
bahan dasar pembuatan gerabah. 



CMmni 



07 


2. Paragraf 2: Agar dapat menghasilkan 

gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih 
dulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air kemudian 
diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannnya 
adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah, agar mudah dibentuk, 
dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru 
kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan 
berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang 
sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. 


3. Paragraf 3: Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari 
tanah liat. Seperti asbak, vas bunga, kendi, teko dan cangkir. Bahkan 
ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang 
yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri 
dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dengan baikdan 
benar khususnya dalam memahami bacaan dan menentukan ide pokok 
bacaan. 

- Siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah bacaan. 

- Kemandirian dan kecermatan serta ketelitian dalam mengerjakan tugas. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 159 





















• Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari berkaitan 
dengan bacaan tentang gerabah. 


Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak 
materi yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada akth/itas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 


- Siswa meningkatkan kegiatan 
belajarnya sesuai dengan tingkat 
pencapaian yang dicapainya. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Siswa meminta orang tuanya 
untukmenceritakan tentang protesinya. 

• Siswa menyusun bacaan berdasarkan 
cerita orang tuanya secara menarik. 

| Hasil yang diharapkan 

- Rasa ingin tahu. 

- Kerja sama. 

- Keterampilan mengumpulkan dan 
mengolah data atau informasi melalui 
kegiatan pengamatan. 


Ayo Renungkan 


pmgntim trlK»t*il brkrTja ki 
Mrgilu iugo dmgan arong tijomii, w 
Irtop» tu|uonnvo tomo. yakiw mmcorl m 


m tolu pmtrsl yang odo di mdooeuo. Pc 



ig linmu irnttlk m 


Krriloknn pniirWryi. Knmjdian 


160 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Pemlaicm 

Teknik Pemlaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Ujuk Kerja 


D. Bentuk lnstrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: Penilalan 
(perikoran) dapat 
dilikat cohtokh/a pada 
Pehobelajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 


Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasil PenMalan Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

oo 

Belum 

Tercapai 

00 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Mengetahui ide pokok bacaan. 

2. Aspek2: Mengembangkan ide pokok menjadi paragrat. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 






















3. Keterampilan 


Pemlaian Unjuk Kerja 

a. Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil yang ditulis 
sesuai dengan 
kejadian atau 
peristiwa yang 
tampak pada 
gambar yang 
diamati. 

Keseluruhan 
jawaban 
yang ditulis 
siswa sesuai 
dengan gambar 
yang diamati 
dan benar 
mengelompokkan 
jawaban. 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Sebagian besar 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Hanya sebagian 
kecil jawaban 
yang ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
hanya sebagian 
kecil benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Tulisan hasil 
pengamatan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
penulisan hasil 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


162 Buku Guru SD/MI Kelas V 













b. Mencari ide pokok bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok ang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruah ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 163 














c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan lde 
Pokok: Ide 

pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


164 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 


165 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang 
sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 

2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan 
menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 

3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik percaya 
diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar tentang kelainan tulang manusia, teks, peralatan 
menggambar. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa mengamati gambardan membaca penjelasan kelainan organ gerak 
tulang manusia. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 
memberikan tanggapan. 

Alternatif kegiatan : 

1. Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 15 menit dan siswa 
diminta mengamati gambardan membaca keterangan dalam hati. 

2. Alternatif 2: Guru menunjuk gambar kelainan tulang pada organ 
gerak dan menjelaskan bagian-bagian organ gerak manusia secara 
klasikal untuk dipahami murid. Setelah 
menjelaskan, guru memberikan 
kesempatan pada siswa untuk 
bertanya dan berpendapat. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui kelainan organ gerak 
tulang manusia. 

- Cermat dan teliti dalam mengamati 
gambar. 

- Mampu mengumpulkan informasi dan 
data dari gambaryang diamati. 

- Berani dan percaya diri 
mengemukakan pendapat. 



eanoh Iml. Ada >ong vdang nwncriok. Ada yang mrnjnmjr dan 
mrmbakdr y ia toh-ymbah yang honj nrtmgaki jodi. Ado jugo yong 
wdang mtwomoi grrabah-grraboh yong lrla#i krrlng. 

'Hah. bdrhkoh rayo mmcobo nwrnbmluk grraboh'' pmta Lonl 
krpoda v>loh «atu prngra|ln. 

'Mmiangnya komu Wra, Lanil* godo Ayati LonL 
'Ali, Aynh. irmuonyo kan prrlu dicnba. \na1 haiilnyo. dipikii 
brkrtongon.' condo lonl. 



166 


Buku Guru SD/MI Kelas V 





• Guru membimbmg dan mengawasi siswa 
membuat model sederhana gangguan 
atau kelainan organ gerak manusia dari 
bahan tanah liat. 

• Guru selalu menekankan kebersihan, 
kerapian, dan keselamatan kerja selama 
kegiatan berlangsung. 

• Meskipun model sederhana, namun 
kelainan kerangka organ gerak manusia 
ini harus dibuat dengan memperhatikan 
proporsi dan anatominya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui gangguan atau kelainan 
organ gerak manusia. 

- Cermat, teliti, dan percaya diri dalam 
mengerjakan tugas. 



Ayo Membaca 



• Siswa diminta untuk membaca teks tentang 
Benar dan Sehat". 


"Posisi dan Sikap Dudukyang 


Alternatif kegiatan membaca. 

1. Alternatif 1: Guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa 
untuk membacakan bacaan tersebut 
dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3: Bacaan tersebut dibaca 
secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca, secara mandiri siswa 
menuliskan ide pokokdari masing- 
masing paragraf. 


Postji dao Sikap Ouduk yang Brnat dan Se*Ml 

Kadang Miyo mrnno htron dtnga n Cak Mn yang tering mengehjh 


«. Pat k*tn mengtiuh logi Iradang sakltnyo- 


kall duduk dt kunl vjya merota t«kA nyaman. Bodon U*r0 wrkng pegal 
dan nyerl, tidok hanya dl punggimg to(o. nomun (uga dl bahu don tehtr. 
Ajxi mungkm luirrna pmni duduk toya yong Cidak bmor, ya Y knBn Ikik 
h4in. Ketuhan inl tehenornyo yugo borrynk dkitami drti poro rkutul^ 

tlrrtiogoi pmlu lutuh yang ladak Irpal dapcrt ntengnkilmrtnn rdnt- 
ntot irrlmcu brkrrja srtnro brrtrbih. Miuat nya saat dihluk nimdn, 
bekeryo dl depon komputer dengon potrtl duduk yong tidok tepol, 

m imkah yong m m gokiboekon rramcukryo kekAan- 


«n boglan tutwh yong memihkl peranon 


beior daiatn men|aga kettabdan tubuh. rtdak dapat dipungkei bahwa 
whagian aktnĕtns vrhori-lmri Ma dikikuknn dmgan prMhi dratuk. 

w duduk yong bmar 

|k*a. 

iii duduk yang !x 

teryaJinya nyen dan pegal podo punggung. bahu,don lelter Iti 
dan ukop duduk yang benor llu odaloh pov*l don «Aop duduk yong 
ergonomH. tkida toot duduk, utahoknn potltl kepalo beroda tegorlt 
dmgan lutKili dan mmghodap ke depan. Bahu riirkt dmgan Imgon 
brrada pado knlrai w*i lnbuh. sdui intrwi u prl pada ti*eh dan mmHudt 
membentuk tudut 90-120 dera(at. Punggung harut ditapong teearo 
penuh dengon penopong podo toat tegdk, atou tedlkit benondor. Potrtl 
poba dan ponggul dltopong cteh dudukon kunl daa te(o(or dmgan 
tonloi. Srdangkan lutut «etin; 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 167 























Alternatif Jawaban. 


Paragraf 

lde Pokok 

1 

Kadang saya merasa heran dengan PakJohn yang sering 
mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. 

2 

Pada suatu sore, PakJohn mengeluh lagi tentang sakitnya. 

3 

Berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot- 
otot tertentu bekerja secara berlebihan. 

4 

Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki 
peranan besardalam menjaga kestabilan tubuh. 

5 

Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk 
mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, 
dan leher itu? 

6 

Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk 
ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka 
waktu yang lama. 

7 

Selain itu, pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu 
yang berada di belakang, jagan sampai memuntir punggung. 

8 

Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga 
kesehatan tulang kita. 

9 

Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja 
dan kursi yang tepat pula. 


| Hasil yang diharapkan 

- Gemar membaca. 

- Mampu menggali informasi dari 
bacaan. 

- Mampu menentukan ide pokok dari 
bacaan. 



• Secara mandiri siswa mengamati contoh 
gambarcerita (komik) berdasarkan 
bacaan. 

• Biarkan imajinasi dan rasa ingin tahu 
siswa terhadap komik berkembang 
dengan sendirinya terlebih dahulu. 



Bocaon <V o*o» bt*o drta|!kon l» dotom bmlu* komik ogor letMh mmonlL 


i4& 






“° 1 


168 Buku Guru SD/MI Kelas V 

































• Guru menstimulus siswa untuk menarik kesimpulan tentang gambar komik 
berdasarkan hasil pengamatannya terhadap contoh. 

• Guru dengan siswa merumuskan pengertian komik secara bersama-sama. 

• Setelah siswa memahami pengertian komik, siswa mencoba membuatnya 
dengan memilih salah satu tema yang telah ditentukan pada buku siswa. 

Catatan: '— 

• Selama kegiatan, guru memberikan porsi yang lebih kepada siswa 
untuk kemampuan diri dalam menggambar. 

• Berikan keleluasaan siswa untuk bertanya. 

• Untuk merangsang daya imajmasi siswa berkaitan dengan cerita yang 
akan dituangkan melalui gambar, berikan pertanyaan-pertanyaan 
pancingan disertai contoh-contoh cerita. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui gambarcerita (komik). 

- Membuat gambar cerita (komik). 

- Mengembangkan imajinasi sekaligus menuangkannya kedalam bentuk 


gambar. 



o 


o 


• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentitikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterampilan mengungkapkan 
caranya menjaga organ gerak. 

Catatan: 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 





| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memahami cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat. 

- Percaya diri. 



• Bersama orang tuanya, siswa membuat gambar cerita berdasarkan 
perilaku-perilaku keseharian anggota keluarganya. 

• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagai peran dan tugas 
dengan orang tuanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mampu membuat gambar cerita dengan baik. 

- Mampu bekerja sama dengan orang lain. 

- Menjaga hubungan baik dengan orang tua. 


170 Buku Guru SD/MI Kelas V 





Remedial 

Sebutkan jenis-jems kelainan tulang pada manusia. 


Kelainan Tulang Manusia 

Jenis atau Nama Kelainan 

Keterangan 


















Pengayaan 

• Presentasikan hasil gambar ceritamu (komik) yang didasarkan pada 
perilaku-perilaku keseharian anggota keluargamu. Presentasikan di depan 
guru dan teman-temanmu. 

• Pada akhir prsentasi, mintalah pendapat dan tanggapan dari guru dan 
teman-temanmu 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 
















Pemlaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 


t 


b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: Penilaian 
(pehikorah) dapat 
dilikat contoknya pada 
Pehobelajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll PenMalan Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

/) 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

(Z) 

Belum 

Tercapai 

/) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan gangguan atau kelainan pada organ gerak, yakni tulang 
manusia. 

2. Aspek 2: Menjelaskan pengertian komik. 


172 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















3. Keterampilan 


Pemlaian Unjuk Kerja 

a. Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil yang ditulis 
sesuai dengan 
kejadian atau 
peristiwa yang 
tampak pada 
gambar yang 
diamati 

Keseluruhan 
jawaban 
yang ditulis 
siswa sesuai 
dengan gambar 
yang diamati 
dan benar 
mengelompokkan 
jawaban. 

Keseluruhan 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Sebagian besar 
jawaban yang 
ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
sebagian besar 
benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Hanya sebagian 
keciljawaban 
yang ditulis siswa 
sesuai dengan 
gambar yang 
diamati dan 
hanya sebagian 
kecil benar dalam 
mengelompokkan 
jawaban. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 173 






















c. Menuliskan Ide Pokokdari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


d. Rubrik Membuat Gambar Komik 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Unsur-Unsur 

Gambar Komik 

Seluruh unsur 
utama gambar 
komik termuat. 

Hampir seluruh 
unsur utama 
gambar komik 
termuat. 

Sebagian besar 
unsur utama 
gambar komik 
termuat. 

Sebagian 
kecilunsur utama 
gambar komik 
termuat. 


174 Buku Guru SD/MI Kelas V 























e. Rubrik Membuat Model Sederhana Gannguan atau Kelainan pada Organ 
Gerak Manusia 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandlngan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebaglan besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecll 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandlngan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakukan dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dllakukan 
dengan tepat. 

Sebaglan besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap baglan 
tubuh dilakukan 
dengan tepat. 

Sebagian kecll 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dllakukan 
dengan tepat. 

Hasil Akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dlkerjakan 
dengan secara 
detall dan rapi. 

Sebaglan besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dlkerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 175 













Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
lndonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 


1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Bahasa lndonesia 


Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 

identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 










Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh 
kondisi geografis bangsa Indonesia 
sebagai negara maritim dan kepualauan 
terhadap kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat secara peduli. 

2. Dengan membuat kliping, siswa mampu 
membedakan pengaruh kondisi geografis 
bangsa Indonesia sebagai negara 
maritim dan kepulauan terhadap kondisi 
sosial dan ekonomi masyarakat secara 
bertanggung jawab. 

3. Dengan membaca dan menulis, siswa 
menentukan ide pokokdari bacaan secara 
percaya diri. 

4. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang seusai 
dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, gambar, teks, peta Indonesia, atlas. 



Langkah-Langkah Pembelajaran 


• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan menunjukan gambardan memberikan narasi tentang 
potensi dan kondisi geografis Pulau Madura sebagai contoh kecil potensi. 


Ayo Mengamati 


9 


• Secara interaktif, guru memberikan penjelasan mengenai kekayaan 
sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta 
pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap 
kehidupan ekonomi masyarakat. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 
memberikan pendapat. 

Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan mengemukakan pendapat. 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 















| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih 
jauh. 

- Siswa dapat mengidentifikasi 
kekayaan sumberdaya alam dan 
manusia yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia seerta pengaruh kondisi 
geografis Indonesia sebagai negara 
maritim terhadap kehidupan ekonomi 
masyarakat 

- Keterampilan menggali informasi dan 
data dari objekyang didengar, dibaca, 
dan diamati. 


T 


Ayo Berlatih ^ 



Kandiu grngraln mdnnnio wtegoi nry r o moritim don krpnknian 
mmgimpan pnlrmi ynng hna/ dnlam brrliagai Iwlnng. trprrli di bidang 
ctonami. totial, budayo. dan traniportaii. Rilcmi-potrrKi tcncbut 

miwiuJini' kpictalttmwn rrKnyorololnyo 


W-.jyoh IndoncUo yong bcnipo kcptdauan. antoro pulau «ilu dcngan yong 
lotnnya tlirolukan ntrli knil mmgaUalkan brraonminya pMn» yang 
dkniliki clrh bongwi Indonmia. Mo»ing-mo«ng pulou mmidiki karaUrrnlik 


irMik palrmi Imrtmt Irrlihal dari Imgkap dan 

m ho*a olomnyo. bcrngamnya «Au bangta 
in budayanya. tcrto 


yong dncbobkon odanya pnbcdaan antora pulou totu dcngan pulau yang 
iatnrryo int tidoUah mm|adi prmrcah tlon prrmggang, namun jutliu 
mmiadi prmmatii, karma anlora yang v>lu dmgan yang kun bna «aling 



• Siswa mengisi kolom tentang berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan sumber daya laut. 

• Siswa diminta mengerjakan secara mandiri. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang mengalami kesulitan. 

• Pembelajaran ini dapat juga dilakukan dengan diskusi. 

Alternatif Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

1. Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak 
siswa melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa 
acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

7. Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan hasil diskusi. 


178 Buku Guru SD/MI Kelas V 











Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intormasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuktulis. 


Alternatit Jawaban 


No. 

Berbagai' Jenls Pekerjaan yang Berkalatan dengan Peman- 

faatan Sumber Daya Laut 

l. 

Nelayan 

2. 

Pertambangan minyak lepas pantai 

3. 

Berbagai sektor usaha wisata: pegawai hotel, warung makan, toko cinderamata, 
penyewaan perahu dan aat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan 
lain-lain 

4. 

Pelayaran 

5. 

Berbagai sektor usaha di pelabuhan 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan 
dengan pemantaatan sumber daya laut. 

- Mandiri, cermat, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 

• Secara interaktit, guru memberikan penjelasan mengenai pengaruh 

kondisi geogratis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan 
sosial masyarakat. 


• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya dan memberikan 
pendapat. 



• Siswa secara mandiri mengisi kolom 
pada buku siswa tentang dampak positif 
dan negatif letak dan kondisi geografis 
bangsa Indonesia sebagai negara 
maritim dan kepulauan. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 



4. kf|odinvo pmjbation prrtoku mo«*onj4ot tormo pmganjh nwAnio 
pr*> dan ndoi pmloku ddn pdaj, donah. maupun nrpya km 




Ayo Mcnulis 




Ada dantpok poutd. Irtteunyo puge ado dampa* ncgo«ilr»*i t ct>o miWan 
brrtjogot dantpak yang llmtnjl wtagu okhal da» Mot don kandw gagnlK 
Indnnma utag» ragoia marttan dan kapulauan. 





Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 




















Dampak Posi'ti'f 

Dampak Negati'f 

Memiliki keberagaman potensi alam dan 
hasilnya, memiliki keberagaman dan 
kekayaan budaya, memiliki keberagaman 
sumberdaya manusia. 

Tidak meratanya potensi alam dan 
sumberdaya manusia, tidak meratanya 
pembangunan dan pemerataan hasil- 
hasilnya, rentan terhadap terjadinya kontlik 
kedaerahan. 


| Hasil ycmg diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan dampak posiitif dan negatif sebagai akibat 
dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara 
maritim dan kepulauan. 


Ayo Berkreasi 



• Bersama kelompknya, siswa membuat 
kliping gambar tentang kondisi ekonomi 
dan sosial masyarakat sebagai akibat 
dari kondisi geografis bangsa Indonesia 
sebagai negara maritim. 

• Kegiatan ini bisa menjadi alternatif 
kegiatan untuk dikerjakan di rumah. 



«™ 


w. mofokrfi. bo*u. alau mlawl. Lvt ilah p*n*clov>n «Ingkal dan 
wliap goirtor pjog lamu lunpullon, Juuinlah gombw^ambai yang Idah 
kamu kumpulkan mm|odi «buati buku. 



MrMintali lopmon «Ingkal mmgmal Ugpang yang Irloti lamu bual. Krmudlan, 
prrtmtmlkon di hadopon guru dan trmon-lrmonmu. 

tormot laporan sebogoi berikut. 


Loporan 

Prrnjoruh Kandisi Grrigraiu Bongsa Indonesio srbogoi Negaro 
Maritim lerttadap Kehidupan Ekonorai don Sosiol Masyorakolnyo 


Ketiidupon Ekonomi 


Krhidupon Sosiol 



• Selesai membuat kliping, siswa 
menyusun laporan tentang isi kliping 

yang berkaitan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari 
kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. 


• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
hasil kliping dan laporan yang telah dibuat. 


• Pada akhir presentasi, siswa meminta pendapat dan tanggapan dari guru 
dan teman-temannya. 


Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara cermat 
untuk menggali informasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah mformasi yang berguna melalui konsep pelaporan 
tertulis. 

• Komunikasi: rangsang keingintahuan siswa dengan dialog interaktif. 


180 Buku Guru SD/MI Kelas V 



















| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengenali kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat 
dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. 

- Siswa memiliki kemampuan komunikasi yang baiksecara lisan maupun 
tulis. 

- Mampu bekerja sama dalam kelompok. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca bacaan berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. 


Altematif kegiatan membaca: 

- Altematif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

- Altematif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

- Altematif 3: Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca, siswa mencari dan menentukan ide pokok tiap paragraf 

dari bacaan yang telah dibacanya. 


Altematif jawaban: 

1. Paragraf I: Kejayaan bahari bangsa 
Indonesia telah ada sejak sebelum 
kemerdekaan. 

2. Paragrfaf 2: Penemuan situs prasejarah 
di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan 
Arguni yang dipenuhi oleh lukisan- 
lukisan perahu layar menggambarkan 
bahwa nenek moyang bangsa Indonesia 
merupakan bangsa pelaut. 

3. Paragraf 3: Kerajaan Sriwijaya bahkan 
memiliki armada lautyang besardan 
kuat. 

4. Paragraf 4: Kerajaan Mataram Kuno 
di Jawa Tengah mampu membangun 
Candi Borobudur. 

5. Paragraf 5: Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja 
Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu 
mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. 

6. Paragraf 6: Pada masa itulah, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan 
Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang 
besar. 


Boogv> Indonetia dikcool tcbogoi boogvi momim vjok iomoo dohulu. 
Iialikan, wmpal nwiKnpa* kr|a>oan poda mata ICrrajoon MMnjayo dao 
Matopohlt. 


Kejayaan Bahari Ma>a Lalu 

OVh: Or. Y. IkMMKjanoo, %.Si„ M.*K 

Srtoroh Irloh mrototol bahwo krtoyooo bohort bongso ■ndooeuo 



Pmrmuon tltut protrtoroh di guo-gua Pulou Muna. Srrom, doo 
Arguoi yang d^pmulii alrii kikrian-lukitan prrohu layar nirnggambarkan 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 181 











7. Paragraf 7: Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan 
bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. 

8. Paragraf 8: Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi 
berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain 
dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa 
kerajaannahari nusantara. 

9. Paragraf 9: Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan 
semangat bahar Bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintahan kolonial 
lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka 
dibandingkan dengan bidang kemaritiman. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar khususnya dalam memahami bacaan dan menentukan ide pokok 
bacaan. 

- Siswa mampu menentukan ide pokok bacaan. 


T 


Ayo Berlatih ^ 


• Siswa mandiri, siswa menyebutkan 
perilaku-perilaku yang mencerminkan 
kesatuan sila-sila Pancasila 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Guru mengkonfirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat mengidentifikasikan 
perilaku-perilaku yang mencermmkan 
kesatuan sila-sila Pancasila. 

- Percaya diri mengemukakan pendapat. 



PonroMlo diiunpamAkJin «rtiagal uini pnkrt Irrwjlnp yang mnwpang 
Mrgare Krtaluon KrpUtM Mtnrua Nmado mrrupaluan %atu 
Inaluon yong bulal dan ututi darl Irlrre \ilanyo ‘ula knaCu mmikmM 


«lo krduo. <nrn|iv*oi ulo lu 
drti «lo kmatu. kctiga. krrmpot. de 
krluno *0a tldok b««a dArpoa H 


m brgitu trtcruwryo. 


m lniungan vwng utuh <k 


ik kmaluan. tutan unnur prtrngkap. Artinyo *atu «Uo 
m dl|Mm drh Mlo-uio yong lom. S«o HbIo™ mnywoi uta 
m krkrno. don drtnOian «rtmnnya. Miv>Vryo. 




Uotuk mtnomWi pemahomanmi batnm Oo-tilo dotarn iwkoJo 
mrrupokoo <otu krtotuan yong utuh dan trtiOp uta dijiwai don mtnjwo. 

«Ila yang knn. cafae «rfautkan crmtdi-ranlah prrriaku brrriiu) tnrncrr iriinkon 
«ita-nria opo «aja. VJtu ranteh pmlcriu bno m r nc r rnun ko n «otu %*>. duo *, 


o 


• Selesai membuat kliping, siswa menyusun laporan tentang isi kliping yang 
berkaitan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari 
kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
hasil kliping dan laporan yang telah dibuat. 

• Pada akhir presentasi, siswa meminta pendapat dan tanggapan dari guru 
dan teman-temannya. 


182 Buku Guru SD/MI Kelas V 









• Setelah siswa diminta menganilisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila- 

sila Pancasila. 

Altematif Pelaksanaan Diskusi 

- Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak 
siswa melaksanakan diskusi secara klasikal. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi. 

- Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa 
acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

- Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

- Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

- Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

Catatan: '— 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa memahami bentuk-bentuk pengambilan keputusan bersama yang 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

- Kemandirian dan kecermatan serta ketelitian dalam mengerjakan tugas. 



o 


o 


• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 





Catatan: k — 

• Merupakan rnedia untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat membenkan 
Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Bersama dengan orang tua siswa mengamati dan mengidentitikasi 
kondisi perilaku orang-orang di sekitar tempat tinggalnya berkaitan 
dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila 

• Untuk mengoptimalkan kerja sama, siswa dapat berbagi peran dan tugas 
dengan orang tuanya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengenal perilaku orang-orang di sekitarnya. 

- Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 
Pancasila. 

- Adanya kerja sama yang baik dengan orang tua. 


184 Buku Guru SD/MI Kelas V 





Remedial 

Tuliskan kembali pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai 
negara maritim pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. 


Pengaruh Kondisi Geografis Bangsa lndonesia sebagai Negara Maritim 

Kondisi Ekonomi 

Kondisi Sosial 




Pengayaan 

Buatlah timeline atau garis waktu tentang kejayaan bahari bangsa Indonesia 
dari masa ke masa. 



Pemlaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Rasa ingin tahu, percaya diri, peduli terhadap 
lingkungan dan budaya sekitar. 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 185 









































B. Bentuk Instrumen Pemlaian 

1. Sikap 

Catatan: Penllalan 
(perikoran) dapat 
dilikat contoknya pada 
Peinbelajaran 1 

2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll PenMaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai /) 

Belum 

Tercapai /) 

Tercapai /) 

Belum 

Tercapai /) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Mengidentitikasi luas dan letak serta kondisi geograhs 
wilayah Indonesia. 

2. Aspek 2: Menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan nilai-nilai sila Pancasila. 


186 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















3. Keterampilan 


Pemlaicm Uji Unjuk Kerja 

a. Rubrik Membuat Laporan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: lsi 

laporan lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang baik 
atas materi yang 
disajika. 

Laporan yang 
lengkap dan 
infomatif dan 
memudahkan 
pembaca 
memahami 
keseluruhan 
materi. Beberapa 
gambar dan 
keterangan lain 
yang diberikan 
memberikan 
tambahan 
informasi 
berguna bagi 
pembaca. 

Laporan yang 
lengkap dan 
infomatif dan 
memudahkan 
pembaca 
memahami 
keseluruhan 
materi. 

Laporan yang 
lengkap dan 
infomatif dan 
memudahkan 
pembaca 
memahami 
sebagian besar 
materi. 

Laporan yang 
lengkap dan 
infomatif dan 
memudahkan 
pembaca 
memahami 
beberapa bagian 
dari materi. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar dan sangat 
efektif digunakan 
dalam penulisan 
keseluruhan 
kalimat dalam 
laporan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dalam penulisan 
keseluruhan 
kalimat dalam 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dalam penulisan 
sebagian besar 
kalimat dalam 
laporan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dalam penulisan 
beberapa bagian 
dari laporan. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis, 
dan menarik 
menunjukkan 
keterampilan 
pembuatan 
laporan yang 
baik. 

Keseluruhan 
laporan yang 
sangat menarik, 
jelas dan benar 
, menunjukkan 
ketrampilan 
membuat laporan 
yang tinggi dari 
pembuatnya. 

Keseluruhan 
laporan yang 
menarik, jelas 
dan benar, 
menunjukkan 
ketrampilan 
membuat laporan 
yang baik dari 
pembuatnya. 

Sebagian besar 
laporan yang 
dibuat dengan 
menarik, jelas 
dan benar, 
menunjukkan 
ketrampilan 
membuat laporan 
yang terus 
berkembang dari 
pembuatnya. 

Bagian-bagian 
laporan yang 
dibuat dengan 
menarik, jelas 
dan benar, 
menunjukkan 
ketrampilan 
membuat laporan 
yang dapat terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 187 













b. Rubrik Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan lde 
Pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


188 Buku Guru SD/MI Kelas V 























Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.1 Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis 

4.1 Menyajikan pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 



PPKn 


3.1 Memahami nilai-nilai 
yang terkandung dalam 
sila-sila Pancasila secara 
utuh sebagai satu kesatuan 
dalam kehidupan sehari- 
hari. 

4.1 Mengambil keputusan 
bersama tentang kegiatan 
yang mencerminkan nilai- 
nilai yang terkandung 
dalam sila-sila Pancasila. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 


189 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal 
daerah beberapa identitas budaya secara peduli. 

2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan 
pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri 

3. Dengan membaca, siswa mengidentiTikasi pengaruh kondisi geografis 
Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab 

4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang 
sesuai dan tidaksesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. 

5. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara 
percaya diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku, gambar, teks, peta geografis pulau-pulau di Indonesia, atlas. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan moth/asi 
siswa dengan meminta siswa untuk mengamati gambardan lagu pada 
buku siswa. 


- Siswa bersama guru menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut 


- Ciptakan suasana yang menyenangkan, 
sehingga siswa percaya diri, teliti, dan 
memiliki imajinasi yang tepat dalam 
menyanyikan lagu. 


Ayo Membaca 



• Siswa diminta untuk membaca teks 
tentang "Kapal Phinisi, Kapal Penjelajah 
Dunia". 


Alternatif kegiatan membaca 
- Alternatif 1: Guru memberikan waktu 
selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 



190 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






- Altematif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan teks 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

- Altematif 3: Teks tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca, secara mandiri siswa menuliskan ide pokok dari 

masing-masing paragraf. 

Catatan: '— 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan data/informasi yang dikumpulkan siswa. 

Alternatif jawaban: 

1. Paragraf 1: Kapal Phinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan 
masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan 
bangsa Indonesia. 

2. Paragraf 2: Konon, Phinisi ini diambil dari nama seseorang yang 
bernama Phinisi. 

3. Paragraf 3 : Kapal phinisi adalah kapal istimewa. 

4. Paragraf 4: Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat 
kapal Phinisi. 

5. Paragraf 5: Peluncuran kapal Phinisi dilakukan pada saat air laut pasang 
dan matahari sedang naik. 

6. Paragraf 6: Walaupun terbuat dari 
kayu, kapal ini mampu bertahan dari 
terjangan ombak besar di laut lepas 

7. Paragraf 7: Kapal Phinisi sendiri 
umumnya memiliki dua tiang layar 
utama dan tujuh buah layar 

8. Paragraf 8: Ada beberapa jenis kapal 
Phinisi, namun yang pada umumnya 
Phinisi ada dua jenis. 

9. Paragraf 9: Kapal phinisi biasanya 
digunakan sebagai kapal pengangkut 
bayang antarpulau, namun di era 
modern seperti sekarang ini, Phinisi 
sebagai kapal barang berubah fungsi 
menjadi kapal pesiarmewah. 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 












10. Paragraf 10: Kapal Phinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan 
WWF, yakni SOSharks. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh. 

- Pengetahuan awal tentang kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai 
negara maritim dan kepulauan 

- Menentukan ide pokok dari bacaan. 

- Keterampilan mengamati sebuah objek dengan cermat. 

- Mencari informasi dan mengomunikasikannya. 

• Siswa membaca bacaan berjudul "Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia 

sebagai Negara Maritim terhadap Budaya Masyarakat'. 

• Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk diskusi. 

Alternatif Pelaksanaan Diskusi 

1. Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak 
siswa melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa 
acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertuga untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

7. Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan hasil diskusi. 

Catatan: 

• Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi, pengumpulan 
data, dan komunikasi. 

• Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat kedalaman dan kebenaran jawaban siswa serta 
kelengkapan. 


192 Buku Guru SD/MI Kelas V 




Ayo Mengamati' 


Ayo Mengamati 





o 


I B»ritali landa < rnlang (•') poda gantet »ong mrnunpdtltan bu 
Indanata. 

Brrnah lando «llang (i) poda gambar yong mrnun^dJton bodo' 
pmtampuRin alon prlrtKiran dmgan huloya dan kior nrgrri. 


i haoldarl 


I 


Siswa mengamati gambar-gambar pada 
buku siswa. 

Siswa mengidentitikasi dan 
mengklasifikasikan gambar-gambar 
tersebut ke dalam budaya asli Indonesia 
dan budaya hasil percampuran dari negara 
lain. 





Hasil yang diharapkan 
- Siswa mengetahui kondisi geografis 
wilayah Indonesia sebagai negara 
maritim dan pengaruhnya terhadap kondisi budaya masyarakat. 


- Menyebutkan budaya asli lndonesia dan budaya hasil percampuran 
dengan budaya dari negara lain. 

- Cermat dan memiliki keterampilan menggali informasi dari objek yang 
diamati. 


T 


Ayo Berlatih 


• Dengan peta, siswa menghubungkan identitas budaya dengan daerah 
asalnya dengan menarik garis. 

• Siswa mengisi tabel nama-nama bandara dan pelabuhan yang ada di 
Indoenesia. 


• Untuk memudahkan kerja siswa, guru 
mempersilahkan siswa untuk melakukan 
studi pustaka dengan mencari informasi 
dan data dari berbagai sumber buku dan 
artikel serta majalah dan surat kabar. 

• Siswa diminta mengerjakan secara 
mandiri. 

• Guru berkeliling dan memandu siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pembelajaran ini dapat juga dilakukan 
dengan diskusi. 



Penoanjh Ko«>di»i Geograii» ladunnio »ebagai Megara Marrtim 
lefhoda(> Tron>pona»i MoiyoraKol 

WJayah Indnnruo (ang ItK] v bnupo krpokMian, dan dhaliiuin 
oirti lout «ongal ramnpmganiha kandni liainpnrtcni ynng oda. loku 
UnMegK yong bno digt»>akon untuk nimgliubungkan antora pulau v«u 
dengan polou yong lain odaiah jolur laut don jalur udana. Adapun )mh 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 193 















Alternatif Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran: 

1. Guru menciptakan suasana interaktif 
dan atraktif dengan mengajak siswa 
melaksanakan diskusi secara klasikal. 

2. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih para 
petugas diskusi, seperti pembawa 
acara, sekretaris/notulis, dan lain- 
lain. Sementara anak-anak yang lain 
bertindak sebagai peserta diskusi. 

3. Pembawa acara bertanggung jawab 
atas jalannya diskusi. Pembawa acara 
juga bertugas untuk membacakan 
pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta. 

4. Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat 
diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan 
oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan 
kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 

6. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi 
pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk 
menarik kesimpulan. 

7. Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan hasil diskusi. 

Catatan: L- 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
infromasi. 

• Pengumpulan data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulis. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentihkasi identitas budaya dan daerah asalnya. 

- Siswa mampu menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di 
Indonesia. 

- Cermat, kreatif, Kerja keras, dan bertanggung jawab. 



Pmpgunoon pnoml 


pmrfUkung unli/k pnornil 

udono atou bondara w«a 
toponoon udaro. UMuk pulou- 
putou bnoi don koio-ko«o 



mmnmpung |ma«Mil-prvnrat krrdnUm prv»Mal-prvmio1 pmnln, 
llrgitu pulo drngan pmggunnnn kopol vlmgoi mndo Immpnr1nv 
pmglwibung onlorputou, hann dHkAimg dmgon krtrtvdloon 


mrmodot akon tongal mrmbanOu krbldupon motyorakol. Mrngmgot 
U» «ntoyoti Indnnruo yong tongol luat don bmipo krpulouon, 
trliinggo mrmpmganihi prtnnoloon pmgrom prmtengunan don ho*d 


trrtmggol. Horgo borong krbuluhon di «otu pulou brrbrda drngon hargo 
krbutuhan di putau ton. Mol trnrtut mmrpokon contoh krcll dompok 
nrgohl knndm geogrotlc bongto IndonrUo trbogol nrgoro morrlim okou 


194 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Ayo Mengamati' 


P 

• Secara mandiri dan cermat siswa mengamati perilaku orang-orang di 
sekitarnya yang menujukkan perilaku orang-orang yang sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila 

• Secara demontrasi dan interaktif, guru memberikan penjelasan pancingan 
terhadap perilaku yang diamati siswa 

• Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 
bertanya dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan guru. 

• Selesai mengamati gambar, siswa mengidentifikasi dan 
mengklasifikasikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Catatan: 

• Berikan umpan balikdi sepanjang proses kegiatan, terutama bagi 
tumbuh dan berkembangnya keterampilan eksplorasi dan analisa, 
sehingga dapat memaharm perilaku yang sesuai dan tidaksesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perilaku- 
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

- Rasa ingin tahu, fokus, dan teliti. 

_ r 


Ayo Berlatih ^ 


• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 

- Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah 
didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

- Siswa mengemukakan pendapatnya 
sesuai dengan pegamatannya tentang 
kondisi budaya tradisional yang ada di 
wilayah tempat tinggalnya. 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 






















































Catatan: 

• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada akth/itas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 
Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 



• Siswa bersama dengan orang tuanya mencatat kesenian tradisional, adat 
istiadat, dan unsur budaya lainnya yang masih lestari di wilayah tempat 
tinggalnya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Peduli terhadap kelestarian budaya dan kesenian tradisional 

- Adanya kerja sama yang baik dengan orang tua. 


196 Buku Guru SD/MI Kelas V 




Remedial 

Selesaikan soal-soal berikut. 

1. Sebutkan contoh budaya dan kesenian asli lndonesia? 

2. Sebutkan contoh budaya dan kesenian hasil percampuran dengan budaya 
dan kesenian dari negara lain! 

3. Mengapa kita harus melestarikan budaya dan kesenian tradisional? 

4. Bagaimanakah cara melestarikan budaya dan keseman tradisional? 

Pengayaan 

Isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pemahaman dan pengalamanmu 
sendiri! 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 


























Pemlaian 


A. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


C&iaian: 

B t\niuk IhSiru i^en 
penilaian (penSkoran) dapai 
dilikai conioknya pada 
Pei^belajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll Pemlaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

<Z) 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

</) 

Belum 

Tercapai 

(Z) 















































Keterangan: 

• Aspek 1: Mendeskripsikan potensi keadaan geogratis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/maritim dan mengaitkan pengaruhnya 
terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. 

• Aspek 2: menjelaskan bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu 
kesatuan yang utuh. 


198 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















3. Keterampilan 

Pemlaicm Uji Unjuk Kerja 


a. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok ang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 

Bukti Pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Wa ktu 

Keseluruah ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 














b. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


c. Rubrik Mengamati Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: 

Hasil 

pengamatan 
ditulis lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
siswa tentang 
materi yang 
disajikan 

Hasil 

pengamatan 
gambar ditulis 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambar, secara 
keseluruhan 
dijawab dengan 
benar. 

Hasil 

pengamatan 
gambar ditulis 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambarsebagian 
besar dijawab 
dengan benar. 

Hasil 

pengamatan 
ditulis cukup 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambar beberapa 
dijawab dengan 
benar. 

Hasil 

pengamatan 
ditulis kurang 
lengkap, dan 
pertanyaan - 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
gambar hanya 
sedikit yang 
dijawab dengan 
benar. 

Keterampilan 
Mengomunika- 
sikan Hasil 

Penjelasan 
mudah dipahami, 
pemilihan kata 
sesuai dengan 
bahasa Indonesia 
baku. 

Penjelasan 
mudah dipahami, 
pemilihan 
beberapa kata 
sesuai dengan 
bahasa lndonesia 
baku. 

Penjelasan 
kurang dipahami, 
pemilihan 
beberapa kata 
sesuai/tidak 
sesuai dengan 
bahasa Indonesia 
baku. 

Penjelasan 
sulit dipahami, 
pemilihan kata 
tidak sesuai 
dengan bahasa 
Indonesia baku. 


200 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 


201 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar , siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ 
gerakmanusia secara peduli. 

2. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing- 
masing paragraf secara tanggung jawab. 

3. Dengan menganati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada 
manusia secara percaya diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, materi, bacaan, gambar, peralatan menggambar. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru meminta siswa untuk mecermati gambar 
ilustrasi. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 
tanggapan terhadap gambaryang diamatinya. 

• Setelah semua siswa memberikan tanggapan, guru memberikan 
penguatan dan penjelasan gambar dan kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 


Ayo Mengamati 


• Siswa mengamati kelainan otot rangka 
sebagai salah satu organ gerak manusia. 

• Secara interaktif guru menjelaskan tentang 
macam-macam kelainan, gangguan, dan 
jenis-jenis penyakit otot yang ada pada 
rangka tubuh manusia. 

• Agar lebih menarik, guru dapat 
menggunakan media gambar, patung 
torso, maupun video untuk menjelaskan 
materi tentang otot. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya dan memberikan 
pendapat. 



Al»nfi 

Krionan nta* ynng iwngn il, Irmati, hmgti 
o)o» yoog nwnunn. Ma« ioI dtiebobtan 
odooyo proyoM polioiirlllii ymog Oopo) 
mrnnnUim v) «oral pado olc*. 







02 Buku Guru SD/MI Kelas V 









• Kegiatan ini bisa dilakukan dengan altematif pembelajaran seperti berikut. 

- Siswa dapat mencari informasi dan data pendukung dan pelengkap 
dengan melakukan studi pustaka, wawancara, maupun observasi. 

- Dilakukan dengan diskusi, dengan alternatif sebagai berikut: 

a. Alternatif 1: Kegiatan berdiskusi dilakukan secara klasikal dan guru 
bertindak sebagai moderator. Jawaban dan pendapat siswa ditulis di 
papan tulis. 

b. Alternatif 2: Diskusi dilakukan secara berkelompok. Bentuk kelompok- 
kelompok terdiri atas 4 siswa per kelompok. Setiap kelompok 
diminta mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dan menuliskan hasilnya. Selanjutnya jawaban dari tiap kelompok 
didiskusikan bersama kelompok lain. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu siswa menjadi moderator. 


Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh siswa dalam memahami materi. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang 
kurang tepat. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kelainan otot pada tubuh 
manusia 


- Tekun dan cermat dalam menerima 
dan menggali informasi dari berbagai 
sumber. 


Ayo Berkreasi' 



• Guru membimbing dan mengawasi siswa 
membuat model sederhana gangguan atau 
kelainan organ gerak manusia dari bahan 
tanah liat. 

• Guru selalu menekankan kebersihan, 
kerapian, dan keselamatan kerja selama 
kegiatan berlangsung. 


— 4 



Mrrarrgah odalah hoh dartpoilo mmgc«nlt. Umgan mmgrlahul 
brttojoi krtotrtoo dan gongguon podo o*ol monuuo bmtrto 
pmyrhabnya. kilo pdl bna IrMt brrltakl-hakl dalam mrlakiikan «rtiap 
grrakan daiam walu krgialan. 


Saloh Banlal 

sodol» duo horl lol. Irhrrku «akit. Krpoioku ndak bl«o mmmgok ke 
orah konan «rcoro luim olou kr briokong. Srtohuku. Im pmvok<t *«alah 
bantcT. 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 203 












• Meskipun model sederhana, namun kerangka organ gerak manusia ini 
harus dibuat dengan memperhatikan proporsi dan anatominya. 

| Hasil yang diharapkan 

- Mengetahui gangguan atau kelainan organ gerak manusia. 

- Cermat, teliti, dan percaya diri dalam mengerjakan tugas. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks berjudul "Salah Bantal". 


Alternatif kegiatan membaca 

1. Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

2. Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

3. Alternatif 3: Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung 
oleh seluruh siswa. 

• Selesai membaca siswa menentukan dan menuliskan ide pokok masing- 
masing paragraf dari bacaan secara mandiri. 

• Guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengemukakan 
pendapatnya dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 


Alternatif Jawaban 


1 . 

2 . 

3. 


4. 


5. 


Ide pokok paragraf 1: Sudah dua hari ini, leherku sakit. 

Ide pokok paragraf 2: Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada 
orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. 


Ide pokok paragraf 3: Menurut Dr. 

Melya Wariyanto, SpAK, salah bantal 
adalah suatu penyakit yang sering 
terjadi pada saat bangun tidurdimana 
leher terasa kaku dan tidak tidak bisa 
digerakkan ke kanan dan ke kiri. 

Ide pokok paragraf 4: Kejadian ini bisa 
terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik 
anak-anak, orang dewasa, maupun 
orang tua. Rasa nyeri pada leher ini 
bisa berdampak pada terganggunya 
aktivitas sehari-hari. 

Ide pokok paragraf 5: Penyebab 
Tortikolis adalah salah posisi tidur, 
bantal yang terlalu tinggi, bantal yang 
kaku, sehingga pundak menjadi pegal 




204 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












dan kaku, leher terkilir, tengkukdan leher terpapar angin dan dingin. 

6. Ide pokok paragraf 6: Selain itu, nyeri pada leher juga bisa muncul 
karena aktivitas terus menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, 
salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stress. 

7. Ide pokok paragraf 7: Semua orang bisa mengalami nyeri. 

8. Ide pokok paragraf 8: Bila sudah terkena salah bantal ada baiknya 
segera diobati, dengan cara dipijat. 

9. Ide pokok paragraf 9: Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot 
leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan 
menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. 

10. Ide pokok paragraf 10: Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit 
salah bantal? 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat memahami isi bacaan. 

- Kecermatan dan ketelitian dalam menggali informasi dari bacaan. 

- Terampil menentukan ide pokok bacaan. 



• Guru menjelaskan secara interaktif mengenai ciri-ciri komik. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya dan 
memberikan pendapat. 

• Guru memastikan siswa memahami ciri-ciri komik. 


• Siswa membuat komik tentang gerakan- 
gerakan yang dapat menyebabkan 
gangguan atau kelainan pada otot 
manusia sesuai dengan imajinasi dan 
kreativitas masing-masing. 

• Agarkegiatan pembelajaran ini dapat 
berlangsung dengan menarik dan tidak 
membosankan, maka dapat dilakukan di 
luar kelas. 



wnyrtpaWan 9009911011 pada olol niomoio. ytaranp (a6a pditdoPi (Otu 

aUMIiM alou ^rrakon yong dopol nm^taltai lcrjoArryo gongguon poda 


ola* mornnaa- MMhtoli aklnilm alau griakon yong Inpdi wlwn-Nirt yong 
lomo o*oii 0*00 orong-oraog wtnaimu ataml. Krmudnn iuuhUi mmpadl 
(rlnaoti < mlo don inpdmn kr dotam hmluh kom*. Mo%ih mgol opo ito knmA? 



rlri-rhi knmd yong hoik. 



Ayo Berdiskusi' 



• Siswa menceritakan gambaryang telah 
dibuatnya di hadapan guru dan teman- 
teman. 


i. tToponianal 



3. Mmggunokon boha*o pmokapon 


4. BaMnyo bmlio* krpahkNwonon 

llniumiiYO iki ccrita komik akari <mdmmg manbual prmtioco 
mrmpunyal rato alou «ikap krpahinMDnan 

lvnggomhoron wolak dotam kramk dlbuol («ora (rdrrhono ogor 
prtnhrao mudah nymohumi im caM don mmongkap prtan yong 
okon dnampohon dOtam ccrllo. 
n Mm yrdiokon humnr 

Knta knmik brratol dort komik yong brrarti ymako. Itamar datam knmlk 
dicoydan wrara kugat (rtunggo akan mudoh dipoharm prmboro dan 
btatonyo humor yong dnopkan trrmg trr)odi don odo di motywakol. 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 205 

















Alternatif pembelajaran: 

1. Alternatif 1: Guru mempersilahkan kepada siswa secara mandiri dan 
sukarela atau yang bersedia untuk bercerita. 

2. Alternatif 2: Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk 
menceritakan gambarnya. 

3. Altematif 3: Guru meminta siswa untuk bercerita satu per satu secara 
bergiliran. 


Catatan: C 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan hasil gambar dan cerita siswa sebagai media untuk mengukur 
sejauh mana keterampilan siswa dalam menggambar dan keterampilan 
dalam berkomunikasi melalui cerita. 

• Apresiasi semua gambar dan cerita siswa, termasuk jika ada gambar 
dan cerita yang kurang tepat. 


| Hasil yang diharapkan 


- Siswa terampil dalam membuat gambar. 

- Siswa termapil dalam menuangkan ide, gagasan, maupun imajinasmya 
ke dalam bentuk gambar. 

- Siswa terampil dalam berkomunikasi secara lisan dengan bercerita 

- Kemandirian, percaya diri, dan tekun. 


Ayo Renungkan 



• Siswa diminta untuk mengingat kegiatan 
pembelajaran hari ini dan kembali 
mengaitkan dengan tema yang sedang 
mereka pelajari. 

• Siswa diminta untuk merefleksikan 
penguasaan mereka tentang pembelajaran 
untuk kemudian diberikan catatan dan 
komentar orang tua. 

• Merupakan media untuk mengukur 
seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada 
sikap siswa setelah mempelajari materi. 



I. Knmii trtnh mrngrkahi» krtamon dan 9009gimn nto» dalam tiOnihmu. 
Paiting wtuill twkan pann otot-aM itu’ 

Nah. <mt«*an «ong kamu lokukan ogor trrtiMar don crdnn otot. 


tuthkon hcnil notuaw/pmdoian onmg tuamu podo kotom bmkut. 


Krrjo Sama dmgan Orang Tuo 



UnkiMkardoh rwl-<in knnuk yong tn* bmomo krdw arang luamu, 
krmudan buottoh koryo komlk «ong «m» lokukon brnomo krduo arang 



206 


Buku Guru SD/MI Kelas V 
















• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan Remedial 
dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa. 

| Hasil yang diharapkan 

a. Siswa dapat bersikap reflektif dan jujur dalam menyimpulkan 
penguasaan hasil pembelajaran mereka. 

b. Siswa dapat menindaklanjuti penguasaan materi mereka dengan 
catatan dan bimbingan orangtua di rumah. 



• Siswa bersama orang tuanya mendiskusikan ciri-ciri komik yang baik dan 
membuat sebuah karya komikyang sesuai dengan ciri-ciri yang telah 
didiskusikan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 207 





Remedial 


Kelainan Otot Manusia 

Jenis Kelainan 

Penyebab 




Pengayaan 

Lakukan studi pustaka untuk mencari mformasi mengenai jenis-jenis 
kelainan otot. Pilihlah salah satu jenis kelainan otot. Kemudian lakukan 
kajian secara mendalam mengenai jenis kelainan otot yang kamu pilih 
tersebut, berkaitan dengan: 

1. Karakteristiknya 

2. Penyebabnya 

Setelah membuat kajian, buatlah sebuah artikel dan tampilkan di majalah 
sekolah atau majalah dinding di sekolahmu. 


208 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Pemlaicm 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan 


"B>t\ntuk thStruimtn 
ptnllalan (pthtkorah) dapat 
dilikat contoknya pada 
Ptiwbtlajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasil Pemlalan Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Tercapai 

oo 

Belum 

Tercapai 

00 

Tercapai 

00 

Belum 

Tercapai 

</) 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. 

2. Aspek 2: Menyebutkan ciri-ciri komik. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 






















3. Keterampilan 
Penilaian uji unjuk kerja 

a. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan lde 
Pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


210 Buku Guru SD/MI Kelas V 













b. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


c. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbmgan 

4 

3 

2 

I 

Rumusan lde 
Pokok: Ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 211 























d. Rubrik Membuat Komik 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


e. Rubrik Membuat Model Sederhana Kelainan Organ Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Hampir seluruh 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian besar 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
anggota tubuh 
dibuat dengan 
perbandingan 
ukuran yang 
tepat. 

Anatomi 

Seluruh bentuk, 
ukuran, dan 
tata letak setiap 
bagian tubuh 
dilakuakn dengan 
tepat. 

Hampir seluruh 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian besar 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Sebagian kecil 
bentuk, ukuran, 
dan tata letak 
setiap bagian 
tubuh dilakuakn 
dengan tepat. 

Hasil Akhir 

Seluruh bagian 
model dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Hampir seluruh 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian besar 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 

Sebagian keecil 
bagian model 
dikerjakan 
dengan secara 
detail dan rapi. 


212 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 


213 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap 
tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. 

2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing 
paragraf secara penuh tanggung jawab. 

3. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk 
dituangkan ke dalam bentuk komik secara percaya diri. 

4. Dengan berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan kelainan organ gerak 
menggunakan alat peraga model sederhana kelainan atau gangguan pada 
otot manusia dari bahan tanah liat yang telah dibuat secara percaya diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku, buku gambar, gambar, peralatan gambar, tanah liat. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Awal pembelajaran dimulai dengan kegiatan motivasi. Gunakan gambar 
(pengamatan gambar) dan narasi yang tersedia untuk menstimulus ide, 
gagasan, dan pendapat siswa. Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk 
memancing pemahaman awal peserta didik mengenai gambar cerita. 


• Tumbuhkan rasa ingin tahu siswa tentang pelajaran yang akan dilakukan. 

T 


Ayo Berlatih 


• Guru mengingatkan kembali akan 
pentingnya menjaga kesehatan organ 
gerak. 


Ayo Mengamati 


P 


• Guru berinteraksi dua arah dengan siswa 
mengenai pengalaman-pengalaman 
siswa berkaitan dengan kelainan atau 
gangguan pada organ gerakdan cara 
menjaga serta merawatnya. 


Snian orgon grrok mantnia nnjo bno ntntgoloml gangguan otou krtaloao. 
taUar-laMor prrr|<-tiab gangguan alao krknrtan. antara lain «litrtiaMan 
otdi krt-OMMn yang toloh, pota hldup yang toloh, atau bno puta karma 
p«mbaMoan <c*ok tohlr. 

m yang tinkorton drngon 


anggala grmk? liko pr 


n yong kamu lokukon? 

Olett kormo itut, (ogalah kcirtiaton organ geiakinu. 

Bmkut inl taro mrnrrgah trr)o<Jinya krtoinan poda organ grrak Mo. 


!. Agor trrhmdar dort arttimit trtoiuiyo tricAi mm|oga 


mmghlrtdan krtnotoon tilop tubuh yong tatoh, mrtolrtyo 
dmgan mrarmf*on pouti iluduk yang bmor, mrnyangga 
tulong brtokong dolom krodoon lurm. «tal tldur. 

4 . Agar trrhindor don ortrapORMtt dlangurkon untuk 
mmgondung kohlum dan dumbongl dmgon ctohmga 



Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk 
menceritakan pengalamanya sendiri-sendiri. 


214 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Catatan: 

• Guru harus menciptalkan suasana belajaryang menyenangkan dan 
penuh keakraban dengan metode interaktit dan atraktit. Agar siswa 
termotivasi untuk belajar lebih lanjut. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa termotivasi untuk belajar lebih 
jauh. 

- Keterampilan mengamati gambardan 
narasi. 

- Menggali intormasi dari gambardan 
narasi. 

- Menuangkan atau menyajikan intormasi 
yang didapat. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa mengamati gamabar dan 
mengidentitikasi akibat-akaibat yang 
timbul karena melakukan gerakan-gerakan 
yang nampak seperti pada gambar. 



Catatan: 

• Agar lebih menarik dan menyenangkan, guru dapat mengkreasi 
kegiatan pembelajaran dengan memadukannya dengan sebuah 
permainan. 

• Alternatit permainan LEMPAR-TANGKAP DAN JAWAB: 

- Siswa diminta melepar-tangkap bola kertas sambil menyanyikan 
sebuah lagu. 

- Di akhir lagu, siswa yang terakir memegang kertas harus menjawab 
pertanyaan guru berkaitan dengan macam gerak otot manusia. 

- Lakukan berulang-ulang hingga semua pernyataan di buku siswa 
terjawab. 

- Permainan ini lebih menunjukkan efek keterkejutan. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gangguan pada otot 
manusia. 

- Cermat dalam mengidentifikasi objek. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 













• Siswa membaca bacaan berjudul "Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan 

Rekor". 

Alternatif Pembelajaran 

- Alternatif 1: Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

- Alternatif 2: Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dengan nyaring dan meminta siswa lain menyimak 

• Selesai membaca, secara mandiri siswa mencari dan menuliskan ide pokok 

bacaan. 

Alternatif Jawaban: 

1. Paragraf 1: Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan 
waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya, namun 
berbeda dengan Giuliano Stroe sejak umur dua tahun (lahir tahun 
2004) sudah diajak ayahnya ke tempat gym. 

2. Paragraf 2: Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di 
bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria 
dewasa, namun hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stroe, tubuhnya 
sudah seperti binaragawan. 

3. Paragraf 3: Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano 
Stroe melakukan latihan angkat beban dua jam sehari bersama dengan 
adiknya. 

4. Paragraf 4: Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. 

5. Paragraf 5: Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan 
angkat berat dan mendorong untuk 
memiliki tubuh yang kekar bak 
binaragawan bukannya tanpa sebab. 

6. Paragraf 6: Tubuh Giuliano Stroe 
memang luarbiasa. 

7. Paragraf 7: Ayah Giuliano Stroe 
memastikan bahwa program latihan 
yang diberikan kepada anaknya sama 
sekali tidak membahayakan. 

8. Paragraf 8: Giuliano Stroe sendiri 
mengaku bahwa dia tidak merasa 
terbebani dengan program dan jadwal 
latihan yang telah ditetapkan ayahnya. 

9. Paragraf 9: Giuliano Stroe tak tampak 
berbeda dengan anak sebayanya. 



Bocah TVft.ua I di Dunlo Prcohkon RHuw 



unhA brrmam dtnja n Imon-lmon tetoyonya. Iclopl toftoda dcogoa 
dullano siroe tcja» umor doo lohun (Wilr (ohun 2004} ujdoh d-o|ok 


ayaltnya tc f*m jki t gym IMdo o«walnyo rl*a, Itanyo mrlltot-ltial tmttorl 
mrlatiAon lal*ton tctugamn Inttpo mrtakutan otlivt«a» J cngon brton. 
Nantun w*pk brmmitr l>ya lalttm. ludah nuJoi toriolih dmgan toton 
toral. itamun lctop tdolu dMnwotl olch apohnyo. 

K 

OmuTwtyo tutoh rcomng botoh lotu-lotl yoog moMh di bowoh unur 


tolum mmuliti olot yoctg trtar layotrryo «cprrti prto drywtwo, lctapi 
tol ImrtMil torttrdo drngan (wuhonct Mmr, litomto wnMt «rprrti 



Unluk irtmcopai 1 


mclatiAon latotan ongkol bctort dua }om tchon brrsomo dmgon 
oditrtya. Okiltnaga ini dikmalkan krpada rrtrrrko trjal bmmtw dua 
lahun <4rh oynltnya, tulan. yang Imiunya }uga mmdopolkan iim daii 
tomya. Bcana. 

Knluanya pun Irtoh mmgoasoi Irtnit hag alau to mt rra. IrkitA 
«tl mcngtoruttan mcrcka bcrpcgangon duo tangon podo tkmg dan 
mmgangkot kcduo kotmya sc|a|or dcngan tcdua longon, tiyotnya 
brndrr o yang «rdnng tortitor pada tkmg. tmlurrya drrtgan kitndhl 



216 Buku Guru SD/MI Kelas V 












namun, siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia dua 
buah rekor sekaligus. 

10. Paragraf 10: Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan 
dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara 
kedua kaki. 

11. Paragraf 11: Meskipun dia banyak meraih prestasi, namun juga 
mendapat banyak kecaman. 

| Hasil yang diharapkan 

- Memiliki kecermatan dan keterampilan mengolah informasi yang 
terdapat pada bacaan. 

- Menentukan ide pokok dari bacaan. 

- Tekun, cermat, dan komunikatif. 



• Siswa kembali mengingat arti, unsur, dan 
ragam desain gambar komik. 

• Untuk mengetahui daya ingat dan 
pemahaman siswa, guru dapat menunjuk 
siswa secara spontan dan acak untuk 
menjelaskan arti, unsur, dan ragam desain 
gambar komik. 

• Guru memastikan bahwa siswa benar- 
benar memahami pengertian, dan ciri-ciri 
gambar komik. 

• Selesai mengingat, siswa membuat 
gambar komik berdasarkan bacaan yang 
berjudul "Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan 
Rekor". 

• Untuk memberikan suasana yang berbeda, 
kegiatan ini dapat dilakukan di luar kelas, 
misalnya di halaman, ruang kesenian, atau 
aula. 



Mmmlk tetok mrmboca bocoon dl olo». Itomun. oton menank I09I fko 
ivi bo c oon «f 1 okn di«oj*on kr dolam vbuah tomdc Imtu tomu aton Irtdh 
mudol) mrntohami prvm don mlormoM yong dttampalkon. 

Coba Ingol krmbali pengalion don drl-«M knmlk. HjMskan poda 
lo6el berlkul. 



| Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat mengambar cerita secara menarik. 

- Siswa dapat menuangkan informasi dari bacaan ke dalam bentuk komik. 

- Siswa memiliki ketrampilan dan kreativitas dalam membuat komik. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 















• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa, secara mandiri siswa 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan pemahaman yang sudah 
didapatkannya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 


• Siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan perilaku kesehariannya 
berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari. 


Catatan: 



• Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah 
dipelajari dan dipahami siswa. 


• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 


• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan 

Remedial dan Pengayaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing- 
masing siswa. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa menindaklanjuti semua kompetensi yang sudah dipelajari dengan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa diminta untuk bertanya kepada orang tuanya mengenai 
pengalamannya berkaitan dengan gangguan pada organ gerak. 

• Siswa menuliskan cerita pengalaman orang tuanya dan mempresentasikan 
di kelas. 


| Hasil yang diharapkan 

- Menumbuhkan cinta kasih dan sayang antara orang tua dengan anak. 

- Adanya kerja sama yang baik dengan orang tua. 


218 Buku Guru SD/MI Kelas V 




Remedial 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Sebutkan jenis-jenis kelainan otot pada manusia. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. Bagaimanakah cara menjaga dan merawat kesehatan otot? 


Pengayaan 

• Buatlah komik dengan tema " Sakit Otot". 

• Kumpulkan hasil gambarmu dan teman-teman satu kelasmu. 

• Buatlah pameran gambarcerita di kelasmu dengan menyajikan hasil 
gambarmu dan teman-temanmu. 

• Undanglah guru-guru di sekolah untuk memberikan tanggapan. 

Pemlaian 

A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


-• _ 

Catatan: 

B t\ntuk th$trui™eh 
pen<(a!an (penSkoran) dapat 
dtlthat cohtohh/a pada 
Peiwbelajarart 1 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 













C. Format Penilaian 
1. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 


Format Penilaian 


Nama siswa 

Hasll PenMalan Pengetahuan 

Aspek I 

Aspek 2 

Tercapai 

(/) 

Belum 

Tercapai 

OO 

Tercapai 

OO 

Belum 

Tercapai 

(O 















































Keterangan: 

1. Aspek 1: Menyebutkan usaha-usaha untuk menjaga dan merawat organ gerak 
manusia. 

2. Aspek 2: Mengingat kembali arti dan ciri-ciri komik. 


220 Buku Guru SD/MI Kelas V 





















2. Keterampilan 


Penilaian uji unjuk kerja 
a. Mencari Ide Pokok Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan 

Menemukan 
keseluruhan ide 
pokok dengan 
tepat. 

Hampir semua 
ide pokok 
ditemukan 
dengan tepat. 

Ada beberapa ide 
pokok yang tidak 
tepat. 

Sebagian ide 
pokok yang 
ditemukan tidak 
tepat. 

Menunjukkan 
bukti pendukung 

Mampu 
menunjukkan 
bukti pendukung. 

Mampu 
menunjukkan 
hampir semua 
bukti pendukung. 

Ada beberapa 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Sebagian besar 
bukti pendukung 
yang ditunjukkan 
tidak tepat. 

Waktu 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan cukup 
cepat. 

Keseluruhan ide 
pokok ditemukan 
dengan sangat 
lambat. 

Keterampilan 

Penulisan: 

Ringkasan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan 
ringkasan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 221 














b. Menuliskan Ide Pokokdari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan Ide 
Pokok: lde 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat (Subjek + 
Predikat). 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampir semua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
ringkasan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Hampir 
keseluruhan 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil 
ide pokok yang 
ditulis benar dan 
sesuai dengan 
bacaan. 


c. Rubrik Membuat Komik 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbmgan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewarnaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


d. 


222 Buku Guru SD/MI Kelas V 






















e. Rubrik Presentasi 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Tata bahasa 

Presentasi 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu 
atau dua 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga 
atau empat 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih 
dari empat 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Sikap 

Seluruh 

anggota terlihat 
bersungguh- 
sungguh dalam 
mempersiapkan 
presentasi siswa. 

Beberapa 
anggota terlihat 
bersungguh- 
sungguh dalam 
mempersiapkan 
presentasi siswa. 

Siswa terlihat 
bermain- 
main namun 
masih mau 
memperlihatkan 
kerja keras 
mereka 

sekalipun dalam 
pengawasan 

guru. 

Siswa terus 
bermain-main 
sekalipun sudah 
berulang kali 
diperingatkan 
oleh guru. 

Ketrampilan 

berbicara 

Pengucapan 
dialog secara 
keseluruhan 
jelas, tidak 
menggumam dan 
dapat dimengerti. 

Pengucapan 
dialog di 
beberapa bagian 
jelas dan dapat 
dimengerti. 

Pengucapan 
dialog tidak 
begitu jelas 
tapi masih 
bisa ditangkap 
maksudnya oleh 
pendengar. 

Pengucapan 
dialog secara 
keseluruhan 
betul-betul 
tidak jelas, 
menggumam 
dan tidak dapat 
dimengerti. 


Subtema 3: Lingkungan dan Manfaatnya 223 













Pemlalan Akhlr Subtema 3 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa: 

Kelas : 

Tema : 

SubTema : 

Sikap 

Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi 
yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya diri, 
dan cinta tanah air. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi 
yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Mengingat dan memahami 
pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang: 

• dirinya, 

• makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 

• benda-benda lain di 
sekitarnya. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan kemampuan 
mengamati, menanya, dan 
mencoba dalam: 

• bahasa yang jelas, logis dan 
sistematis, 

• karya yang estetis, 

• gerakan anak sehat, 

• tindakan anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 





















Jurnal penilaian siswa persubtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapot akademik 
siswa persemester. Dari data pencapaian siswa persubtema ini, guru dapat melihat dan mengukur 
pencapaian kompetensi siswa dan memberikan umpan balikyang konstruktif berdasarkan data 
penilaian autentik yang dimilikinya. 


224 Buku Guru SD/MI Kelas V 
























Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Proyek 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPA 


3.1 


4.1 


Menjelaskan alat gerak 
dan fungsinya pada hewan 
dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat 
gerak manusia. 

Membuat model sederhana 
alat gerak manusia dan 
hewan. 


1PS 

3.1 Mengidentihkasi 
karakteristik geograhs 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis lndonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 


SBdP 


3.1 Memahami gambar cerita. 

4.1 Membuat gambar cerita. 


1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Bahasa lndonesia 


Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 
Menyajikan hasil 
identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


225 



















Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Proyek 


KEGIATAN PEM3ELAJARAN 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 



Membuat papan catur. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Permainan catursebagai hobi yang dapat 
melatih kecerdasan. 

Keterampilan: 

• Bekerja sama membuat papan catur. 



Menggambar komik. 

Membuat bacaan berdasarkan komik. 
Mengamati gambar komik. 

Membuat boneka gerak. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli, tanggung jawab, 
disiplin. 

Pengetahuan: 

• Mengetahui gerakan-gerakan yang 
memanfaatkan kerja organ gerak. 

Keterampilan: 

• Membuat komik, membuat bacaan, 
membuat boneka gerak. 



Membuat kliping nilai, sikap, dan perilaku 
masyarakat yang mencerminkan pengamalan 
nilai-nilai Pancasila. 

Membuat replika Kapal Phinisi. 


Sikap: 

• peduli, tanggung jawab. 

Pengetahuan: 

• Mengidentifikasi nilai, sikap, dan 
perilaku masyarakat yang mencerminkan 
pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

Keterampilan: 

• Membuat kliping, membuat replika kapal 
Phinisi. 



Membuat kliping tentang karakteristik 
geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya. 

Memebuat bacaan berdasarkan isi kliping. 


Sikap: 

• Percaya diri, peduli. 

Pengetahuan: 

• Menidentifikasi karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya. 

Keterampilan: 

• Membuat kliping, membuat bacaan. 



Simulasi doktercilik. 
Membuat komik. 


Sikap: 

• Percaya diri, disiplin. 

Pengetahuan: 

• Cara menjaga dan merawat kesehatan otot 
dan tulang sebagai organ gerak manusia. 

Keterampilan: 

• Melakukan adegan dalam simulasi dokter 
cilik, membuat komik. 



Membuat brosur. 

Presentasi melalui pertunjukan boneka. 


Sikap: 

• Percaya diri, tanggung jawab. 

Pengetahuan: 

• Cara menjaga dan merawat kesehatan 
organ gerak manusia. 

Keterampilan: 

• Membuat gambar ilustrasi pada brosur, 
membuat brosur, presentasi dengan 
pertunjukan boneka. 



226 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.1 Menentukan pokok pikiran 
dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi pokok pikiran 
dalam teks tulis dan lisan 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


227 






Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menulis, siswa dapat membuat ide pokok secara percaya diri. 

2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah 
paragraf dengan tanggung jawab. 

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar 
Papan, gergaji, cat, paku, palu, buku tulis, 
pulpen. 

Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

Kegiatan 1 

Membuat Papan Catur 

- Dilakukan secara berkelompok. 

- Dilakukan di luar kelas. 

• Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat papan 
catur. 

• Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memahami langkah kerja terlebih 
dahulu. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru selalu menekankan aspek kebersihan, 
kerapian, kerja sama, dan keselamatan kerja. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru berkeliling dan membimbing 
kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan, guru meminta masing-masing kelompok untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masing-masing kelompok menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama membuat papan catur. 

Catatan: 

Guru menciptkan suasana yang menyenangkan dan penuh keakraban, 
sehingga setiap siswa merasa senang, tidak tertekan, dan bebas 
meluapkan eskspresina selama membuat papan catur. 

| Hasil yang Diharapkan 

- Terampil bekerja sama membuat suatu karya. 



228 Buku Guru SD/MI Kelas V 





Kegiatan 2 


• Guru meminta siswa untuk kembali 
mengingat cara menentukan dan 
membuat ide pokok bacaan. 

• Guru memastikan siswa benar-benar 
memahami cara membuat ide pokok. 

Membuat Ide Pokok 

- Dilakukan secara mandiri 

- Dilakukan di dalam kelas 

- Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat ide pokok. 

- Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memaharm langkah kerja terlebih 
dahulu. 

Mengembangkan ide pokok menjadi bacaan: 

- Siswa mengembangkan ide pokokyang 
telah dibuat menjadi bacaan secara mandiri. 

- Bacaan yang dibuat siswa harus menunjukkan keterikatan antara ide 
pokokdengan kalimat penjelasnya. 

- Bacaan yang dibuat siswa juga harus menujukkan keterkaitan antara 
paragraf satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah bacaan 
yang utuh. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru berkeliling dan membimbing siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan guru meminta masing-masing siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masing-masing siswa menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama membuat papan catur. 

Catatan: ^ 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar 
sehingga siswa mampu menjadikan lingkungan dan peristiwa di 
sekitarnya menjadi inspirasi dalam menentukan ide pokok bacaan. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah intormasi yang berguna untuk membuat sebuah 
bacaan yang baik. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk dapat mengolah dan 
mengkomunikasikan intormasi dan inspirasi yang didapatnya ke dalam 
bahasa tulis, yakni bacaan. 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 229 














| Hasil yang diharapkan 

- Siswa menentukan dan menulis ide pokok. 

- Siswa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah bacaan. 


Penilaian 

A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 
I. Sikap 

Catatan: Per\tla!ar> 

(peHtkoran) dapat 
dt/ikat contoknya pada 
PetMbelajaran 1 


Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial,dan pengayaan 
pada buku siswa. 

C. Format Penilaian 

Penilaian Unjuk Kerja 

a. Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Rumusan ide 
pokok: lde pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat ( 
Subjek + Predikat) 

Keseluruhan ide 
pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hampirsemua 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Sebagian besar 
ide pokok ditulis 
dalam bentuk 
kalimat. 

Hanya sebagian 
kecil ide pokok 
ditulis dalam 
bentuk kalimat. 

Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
yang baikdan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dalam 
penulisan bacaan. 

Bahasa 

lndonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
ehsien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: Ide 
pokok yang ditulis 
benardan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan ide 
pokok yang ditulis 
benardan sesuai 
dengan bacaan. 

Hampir 

keseluruhan ide 
pokok yang ditulis 
benardan sesuai 
dengan bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benardan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil ide 
pokok yang ditulis 
benardan sesuai 
dengan bacaan. 


a. uisipnn 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 

2. Pengetahuan 


b._Membuat Bgcaan 



Buku Guru SD/MI Kelas V 















Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: Isi 

bacaan lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
diringkas. 

Keseluruhan 
bacaan dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca, serta 
disajikan dengan 
menarik. 

Keselumhan 
bacaan dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Sebagian besar 
bacaan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil bacaan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dalam 
penulisan bacaan. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Keterampilan 
Penulisan: Bacaan 
dibuat dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan bacaan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan bacaan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
bacaan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
tems berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan bacaan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


c. Membuat Papan Catur 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Persiapan alat 
dan Bahan. 

Sangat lengkap. 

Lengkap. 

Cukup lengkap. 

Beberapa bahan 
tidak ada. 

Ketepatan ukuran 
dan kecepatan 
pengerjaan. 

Ukuran tepat 
sesuai petunjuk, 
waktu merangkai 
singkat. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
lebih lama. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
cukup lama. 

Ukuran kurang 
tepat. 

Keterampilan 

melakukan. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
kurang benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, alat ada 
yang rusak. 

Menggunakan 

peralatan 

semaunya. 


e. Rubrik Presentasi 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 231 






















Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Tata Bahasa 

Presentasi 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu atau 
dua kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih dari 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 



Buku Guru SD/MI Kelas V 











Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


233 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar komik, siswa dapat mengetahui gerakan- 
gerakan yang memanfaatkan kerja organ gerak dengan peduli. 

2. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik tentang gerakan- 
gerakan dalam bermain bola dengan disiplin. 

3. Dengan menulis, siswa dapat membuat bacaan berdasarkan komik 
dengan tanggung jawab. 

4. Dengan membuat boneka gerak, siswa dapat mengetahui cara kerja organ 
gerakdengan pedul. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku tulis, pulpen, buku gambar, pensil gambar, pensil warna, kertas 
karton, tali, kayu, gunting. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 1 

• Guru meminta siswa untuk kembali mengingat arti dan ciri-ciri komik. 

• Guru menstimulus ingatan dan pemahaman siswa dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan pancingan. 

• Guru menujuk siswa secara spontan dan acak untuk mengemukakan arti 
dan ciri-ciri komik. 

• Guru memastikan siswa benar-benar memahami arti dan ciri-ciri komi. 
Membuat Komik. 

- Dilakukan secara mandiri. 

- Dilakukan di dalam kelas. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat komik. 

- Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memahami langkah kerja terlebih 
dahulu. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling dan membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan guru meminta masing- 
masing siswa untuk mempresentasikan 
hasil kerjanya. 



34 Buku Guru SD/MI Kelas V 











• Guru juga meminta masing-masing siswa menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama membuat komik. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui cara membuat komik. 

- Siswa terampil membuat komik. 

L 

Kegiatan 2 


• Guru meminta siswa untuk kembali mengingat cara menentukan dan 
membuat ide pokok bacaan dan mengembangkannya menjadi sebuah 
bacaan. 

• Guru mengajarkan cara membuat bacaan berdasarkan komik. Jadikan 
setiap adegan pada gambar dan teks utama pada komik menjadi ide 
pokok untuk kemudian dikembangkan menjadi bacaan. 

• Guru memastikan siswa benar-benar memahami cara membuat ide pokok. 


Membuat bacaan 

• Dilakukan secara mandiri. 

• Dilakukan di dalam kelas. 


• Siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk membuat bacaan. 

• Guru meminta siswa untuk membaca dan memahami langkah kerja 
terlebih dahulu. 


• Selama kegiatan berlangsung, guru berkeliling dan membimbmg siswa 
yang mengalami kesulitan. 


• Pada akhir kegiatan, guru meminta masing-masing siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 


• Guru juga meminta masing-masing siswa menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama membuat 
bacaan. 


| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui langkah-langkah 
membuat komik berdasarkan komik. 

- Siswa membuat bacaan berdasarkan 
komik. 




Krglaton 2 


MnntHiot Bocoan Bcnto»ar1uin K<*n* 

Ik yong Man<M 



1. 5<opfcon litni Oon pulpm mtuk n»nM cmlo. 

2. knKitai «>t pakok bmtowwluin kank. 


1. Oopot mmutnkan < mto brrdmorkon tank. 

2 mampu irmgkaiwilmlai IkmI tidnannyo dmgon bmrrtta. wrta 
V <tapat h trt rm ti dmgon «pai <ton ontwi podo ud hmrnto 




Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 235 












Kegiatan 3 



• Guru memmta siswa untuk kembali 

mengingat organ gerak pada manusia. 

Membuat Boneka Gerak 

- Dilakukan secara kelompok. 

- Dilakukan di dalam kelas. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat boneka 
gerak. 

- Guru mermnta siswa untuk membaca 
dan memahami langkah kerja terlebih 
dahulu. 



Kcgkitan 3 


Mrnibual BanrtaOnA 


BuoNah tnrwko iwg bno dignotb 
DnnHio Irrwhut a*on mmujuUum i 




langkotiKmga 

I. Supkan krrtor. «olL booong kogu. pulpm. prtnJ nmna. «ton guntmg 


> Ponongton «oli ontoio bogKm-togion bonrio dmgon dahan logu 
vbogo< prgonggon 

& hmgokon bnnrko tmrbut dmgon i nriu y g n a k ^rroUon bcOong 

prganggonn««L 





• Selama kegiatan berlangsung, guru 

berkeliling dan membimbmg kelompok yang mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan, guru meminta masing-masing kelompok untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masing-masing siswa menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama membuat boneka gerak. 


Pemlaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: Penllalah 
(pentkoran) dapat 
d'dikat co\ntokr\ya pada 
Pe\tY)t>elajara\ri 1 


U 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

3. Keterampilan 


236 Buku Guru SD/MI Kelas V 














C. Format Penilaian 

Penilaian Unjuk Kerja 

a. Membuat Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: Isi 

bacaan lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
diringkas. 

Keseluruhan 
bacaan dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca, serta 
disajikan dengan 
menarik. 

Keselumhan 
bacaan dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Sebagian besar 
bacaan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil bacaan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dalam 
penulisan bacaan. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Ketepatan: lde 

pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Keseluruhan ide 
pokok yang ditulis 
benardan sesuai 
dengan bacaan. 

Hampir 

keseluruhan ide 
pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 

Sebagian besar 
ide pokok yang 
ditulis benardan 
sesuai dengan 
bacaan. 

Sebagian kecil ide 
pokok yang ditulis 
benar dan sesuai 
dengan bacaan. 


b. Membuat Boneka Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Persiapan alat 
dan Bahan. 

Sangat lengkap. 

Lengkap. 

Cukup lengkap. 

Beberapa bahan 
tidak ada. 

Ketepatan ukuran 
dan kecepatan 
pengerjaan. 

Ukuran tepat 
sesuai petunjuk, 
waktu merangkai 
singkat. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
lebih lama. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
cukup lama. 

Ukuran kurang 
tepat. 

Keterampilan 

melakukan. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
kurang benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, alat ada 
yang rusak. 

Menggunakan 

peralatan 

semaunya. 


c. Rubrik Presentasi 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Tata Bahasa 

Presentasi 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu atau 
dua kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih dari 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 237 





























Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
lndonesia sebagai negara 
kepulauan/ maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


PPKn 


1.1 Bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1 Bersikap tanggung jawab, 
cinta tanah air, dan rela 
berkorban sesuai nilai-nilai 
sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 



238 


Buku Guru SD/MI Kelas V 









Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat replika Kapal Phinisi, siswa mengetahui salah satu 
bukti kejayaan bahari bangsa lndonesia pada masa lalu dengan peduli. 

2. Dengan membuat kliping, siswa mengidentifikasi nilai, sikap, dan perilaku 
masyarakat yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan 
tanggung jawab. 

Media/ Alat Bantu Belajar 

• Buku kliping, lem kertas, pulpen, gambar-gambar untuk kliping, bahan 
membuat replika kapal: kkarton, papan triplek, atau styrotoam. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

L 

Kegiatan 1 

• Guru meminta siswa untuk kembali mengingat kejayaan bahari bangsa 
Indonesia masa lalu dan mengidentifikasikan potensi bangsa Indonesia 
sebagai negara maritim dan kepulauan. 

Membuat replika Kapal Phinisi 

- Dilakukan secara kelompok. 

- Dilakukan di luar kelas. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk membuat replika 
Kapal Phinisi. 

- Bahan ang bisa dipilih untuk membuat 
replika Kapal Phinisi antara lain 
karton, kayu, papan triplek, dan 
styrotoam. 

- Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memahali langkah kerja terlebih 
dahulu. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling dan membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan guru meminta 
masing-masing siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masing-masing 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


239 










siswa menceritakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama membuat 
replika Kapal Phinisi. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui cara membuat replika kapal Phinisi. 

- Siswa terampil membuat komik replika kapal Phinisi. 

Kegiatan 2 

• Guru meminta siswa untuk kembali mengingat nilai, sikap, dan perilaku 
masyarakat yang mencermmkan pengamalan nilai-nilai Pancasila 

Membuat Kliping 

- Dilakukan secara mandiri 

- Dilakukan di dalam dan di luar kelas 

- Siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk membuat bacaan. 

- Siswa mengumpuklan gambar. 

- Siswa menyusun gambar-gambar ang telah dikumpulkan menjadi 
sebuah kliping. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling dan membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan guru meminta 
masing-masing siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masing-masing 
siswa menceritakan kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi selama membuat kliping 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengidnetifikasi nilai, sikap, 
dan perilaku masyarakat yang 
mencerminkan pengamalan nilai-nilai 
Pancasila 

- Siswa mengetahui langkah-langkah 
pembuatan kliping. 


Mpol m«n»*on vil»j pooduk budoyo don v»ol yang 

t%*rryokan d rn gan s rt n on p* krrta um >ang Imggi Krrfo <ama *ong bo* 
akan mmglmlai haul yang fo* pula 

Kcr|a «ama mougakan tenWi pmrapan n«ai-n*n Pornoulo. icanamo 
%Jo bno«uan Mmo. MHh banyc* tagl «anMwanloh nito. vhap, eton 
prrfc*u arang prrarang dan m»«araka> yong mmmnmkan nĕot-nĕot 
Panrooto 


Krgiaton 2 


Kltping Nitai. SAap, don FVnk>ku yang Scguai Aoncagilo 





Penilaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Rasa ingin tahu, percaya diri, peduli 
terhadap lingkungan dan budaya sekitar. 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: UnjukKerja 


240 


Buku Guru SD/MI Kelas V 



Catatan: Penllalan 
(penSkoran) dapat 
dilikat contohnya pada 
Petmbelajaran 1 













B. Bentuk lnstrumen Penilaicm 

1. Sikap 

2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

3. Keterampilan 


Penilaian Uji Unjuk Kerja 

a. Rubrik Membuat Kliping 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: Isi 
kliping lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang telah 
ditetapkan. 

Keseluruhan 
kliping dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca serta 
disajikan dengan 
menarik. 

Keseluruhan 
kliping dibuat 
dengan baik, 
lengkap, 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Sebagian besar 
kliping dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil kliping 
dibuat dengan 
baik, lengkap, 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
penjelasan kllping. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan 
penjelasan kliping. 


b. Rubrik Membuat Replika Kapal Phinisi 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Persiapan alat 
dan Bahan. 

Sangat lengkap. 

Lengkap. 

Cukup lengkap. 

Beberapa bahan 
tidak ada. 

Ketepatan ukuran 
dan kecepatan 
pengegaan. 

Ukuran tepat 
sesuai petunjuk, 
waktu merangkai 
singkat. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
lebih lama. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
cukup lama. 

Ukuran kurang 
tepat. 

Keterampilan 

melakukan. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
kurang benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, alat ada 
yang rusak. 

Menggunakan 

peralatan 

semaunya. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


241 





















c. Rubrik Presentasi 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Tata Bahasa 

Presentasi 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu atau 
dua kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih dari 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 


242 Buku Guru SD/MI Kelas V 











Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



4.1 Menyajikan hasil 

identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


243 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat kliping, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik 
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dengan 
peduli. 

2. Dengan membuat karya tulis, siswa dapat membuat bacaan berdasarkan 
isi kliping dengan percaya diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku kliping, pulpen, lem kertas, gunting, gambar -gambar lem kertas, 

gunting, gambar-gambar nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang 

mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 1 

Kegiatan awal pembelajaran 

• Guru meminta siswa untuk kembali mengingat karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya. 

Membuat Kliping 

• Dilakukan secara mandiri. 

• Dilakukan di dalam dan di luar kelas. 

• Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat bacaan. 

• Siswa mengumpuklan gambar. 

• Siswa menyusun gambar-gambar yang 
telah dikumpulkan menjadi sebuah kliping. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling dan membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan guru meminta 
masmg-masmg siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masmg-masing siswa 
menceritakan kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi selama membuat kliping. 



244 Buku Guru SD/MI Kelas V 








Catatan: '— 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar 
sehingga siswa mampu menjadikan lingkungan dan peristiwa di 
sekitarnya menjadi inspirasi dalam menentukan ide pokok bacaan. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah intormasi yang berguna untuk membuat sebuah 
bacaan yang baik. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk dapat mengolah dan 
mengkomunikasikan intormasi dan inspirasi yang didapatnya ke dalam 
bahasa tulis, yakni bacaan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengidentitikasi karakteristik geogratis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya. 

- Siswa terampil membuat kliping. 


Kegiatan 2 


Kegiatan awal pembelajaran 

• Guru meminta siswa untuk kembali mengingat cara menentukan dan 
membuat ide pokok bacaan dan mengembangkannya menjadi sebuah 
bacaan. 


• Guru mengajarkan cara membuat bacaan berdasarkan kliping, jadikan 
setiap setiap gambar pada kliping menjadi ide pokok untuk kemudian 
dikembangkan menjadi bacaan. 


• Guru memastikan siswa benar-benar 
memaharm cara membuat ide pokok. 

Membuat bacaan 

• Dilakukan secara mandiri. 

• Dilakukan di dalam kelas. 

• Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat bacaan. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui langkah-langkah 
membuat bacaan berdasarkan kliping. 

- Siswa membuat bacaan berdasarkan 
kliping. 



2 kngpnn iMam mmyinun gambar. <ton 
V toaturotan 9ambo>. 


ttrrdoawtan UtpMig yong trtoh komu bual tmrbut. robo buoitati tulHan 
otou boroonnyo NNab totu gambor untiA AiaMat wbog> wntm 


Krgioton 2 


M cm buot Bocaan Bcrdasorlton Combar Kliptng 



i. Kanbangluin «nito brtoowirtion «Jr pokdL 
4 ttaMtan rrrtto yang trtob lani lutn dt drpon Irman-trman. 



Subtema 4 : Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 245 









Pemlaicm 

A. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 

a- Disiplin Catatan 

b. Tanggung jawab heM tetruimen 

c. Peduli pe.nilaian (pty\<kovay\) dapat 

d. Percaya Diri dilikat contolonya pada 

Pti*Y\btlajaray\ 1 

2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

3. Keterampilan 


Penilaian Uji Unjuk Kerja 

a. Membuat Bacaan 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

lsi dan 

Pengetahuan: Isi 
kliping lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang telah 
ditetapkan. 

Keseluruhan 
kliping dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca serta 
disajikan dengan 
menarik. 

Keseluruhan 
kliping dibuat 
dengan baik, 
lengkap, 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Sebagian besar 
kliping dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil kliping 
dibuat dengan 
baik, lengkap, 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna bagi 
pembaca. 

Penggunaan 
Bahasa lndonesia 
yang Baik dan 
Benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa 

lndonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan 
penjelasan kliping. 

Bahasa lndonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan 
penjelasan kliping. 


246 Buku Guru SD/MI Kelas V 












b. Rubrik Membuat Boneka Gerak 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Persiapan alat 
dan Bahan. 

Sangat lengkap. 

Lengkap. 

Cukup lengkap. 

Beberapa bahan 
tidak ada. 

Ketepatan ukuran 
dan kecepatan 
pengenaan. 

Ukuran tepat 
sesuai petunjuk, 
waktu merangkai 
singkat. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
lebih lama. 

Ukuran tepat, 
waktu merangkai 
cukup lama. 

Ukuran kurang 
tepat. 

Keterampilan 

melakukan. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, tidak 
merusak alat, hasil 
kurang benar. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi, alat ada 
yang rusak. 

Menggunakan 

peralatan 

semaunya. 


c. Rubrik Presentasi 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Tata Bahasa 

Presentasi 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu atau 
dua kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih dari 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 


d. Rubrik Membuat Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampirseluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambar dibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambardibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewamaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampir seluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


Subtema 4 : Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 247 





























Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/MI Kelas V 









Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan simulasi dokter cilik, siswa dapat menjelaskan cara menjaga dan 
merawat kesehatan otot dan tulang sebagai organ gerak manusia dengan 
percaya diri. 

2. Dengan membuat komik, siswa terampil mengolah data dan informasi 
untuk disajikan menjadi sebuah komik dengan disiplin. 


Media/Alat Bantu Belajar 

• Peralatan simulasi dokter cilik, buku gambar, pensil gambar, pensil. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 


Kegiatan 1 



Kegiatan awal pembelajaran 

- Guru meminta siswa untuk kembali mengingat cara menjaga dan 
merawat kesehatan otot dan tulang sebagai organ gerak manusia. 

- Guru menstimulus ingatan dan pemahaman siswa dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan pancingan. 

- Guru menujuk siswa secara spontan dan acak untuk mengemukakan arti 
dan ciri-ciri komik. 

- Guru memastikan siswa benar-benar memahami cara menjaga dan 
merawat kesehatan otot dan tulang sebagai organ gerak manusia. 

Simulasi doktercilik : 

- Dilakukan secara mkelompok. 

- Dilakukan di dalam kelas. 

- Menyusun naskah dan menentukan 
adegan simulasi doktercilik. 

- Memilih peran atau tokoh. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk melakukan simulasi 
dokter kecil. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
membimbing siswa atau kelompok yang 
mengalami kesulitan. 

• Guru juga meminta masing-masing 
kelompok menceritakan kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi selama membuat komik. 




Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 











| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui cara menjaga dan merawat kesehatan otot dan 
tulang sebagai organ gerak manusia. 

- Siswa terampil melakukan adegan dalam simulasi dokter kecil. 


Kegiatan 2 



Kegiatan awal pembelajaran 

- Guru meminta siswa untuk kembali mengingat arti dan ciri-ciri komik. 

- Guru menstimulus ingatan dan pemahaman siswa dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan pancingan. 

- Guru menujuk siswa secara spontan dan acak untuk mengemukakan 
arti dan ciri-ciri komik 

- Guru memastikan siswa benar-benar memahami arti dan ciri -ciri 
komik. 

Membuat Komik 

- Dilakukan secara mandiri. 

- Dilakukan di dalam kelas. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk membuat komik. 

- Guru meminta siswa untuk membaca dan memahali langkah kerja 
terlebih dahulu. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru berkeliling dan membimbing siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan, guru meminta masing-masing siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

• Guru juga meminta masing-masing siswa 
menceritakan kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi selama membuat komik. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui langkah-langkah 
membuat komik. 

- Siswa membuat membuat komik. 




250 Buku Guru SD/MI Kelas V 















Pemlaicm 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: 


"B>t\ntuk thStruimtn 
ptnllalan (pthtkorah) dapat 
dilikat contoknya pada 
Ptiwbtlajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

3. Keterampilan 
Penilaian uji unjuk kerja 

a. Rubrik Simulasi Dokter Cilik 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

PersiapanAlat dan 
Bahan. 

Sangat lengkap. 

Lengkap. 

Cukup lengkap. 

Beberapa bahan 
tidak ada. 

Ketepatan 

Adegan. 

Seluruh adegan 
dilakuakn sesuai 
dengan tema dan 
tujuan simulasi. 

Hampir seluruh 
adegan dilakuakn 
sesuai dengan 
tema dan tujuan 
simulasi. 

Sebagian besar 
adegan dilakuakn 
sesuai dengan 
tema dan tujuan 
simulasi. 

Sebagian kecil 
adegan dilakuakn 
sesuai dengan 
tema dan tujuan 
simulasi. 

Keterampilan 
Memantaatkan 
Peralatan dalam 
Adegan. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi dengan 
fungsinya. 

Menggunakan 
peralatan kurang 
sesuiai dengan 
fungsinya. 

Menggunakan 
peralatan tidak 
sesuai fungsinya. 

Tidak 

menggunakan 

peralatan 

semaunya. 

Tata bahasa. 

Percakapan 
dalam adegan 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu atau 
dua kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih dari 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 


Subtema 4 : Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 251 














b. Rubrik Membuat Gambar 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Proporsi 

Seluruh bagian 
gambardibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Hampirseluruh 
bagian gambar 
dibuat dengan 
proporsi yang 
tepat. 

Sebagian besar 
gambardibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Sebagian kecil 
gambardibuat 
dengan proporsi 
yang tepat. 

Komposisi 

Seluruh objek 
gambar disusun 
dengan tata letak 
yang tepat. 

Hampirseluruh 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian besar 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
disusun dengan 
tata letak yang 
tepat. 

Pewamaan 

Seluruh objek 
gambar diwarnai 
dengan warna 
yang sesuai, 
seimbang, dan 
rapi. 

Hampirseluruh 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian besar 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 

Sebagian kecil 
objek gambar 
diwarnai dengan 
warna yang 
sesuai, seimbang, 
dan rapi. 


252 Buku Guru SD/MI Kelas V 













Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 


253 








Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat brosur, siswa dapat membuat gambar ilustrasi pada 
brosur dengan tanggung jawab. 

2. Dengan pertunjukan boneka, siswa dapat mempresenatasikan cara 
menjaga dan merawat organ gerak manusia dengan percaya diri. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Buku gambar, pensil gambar, pensil warna, boneka dari plastisin, magnet. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Keglatan 1 

Kegiatan awal pembelajaran 

- Guru meminta siswa untuk mengingat kembali arti, unsur-unsur, dan 
ragam gambar ilustrasi. 

- Guru menstimulus ingatan dan pemahaman siswa dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan pancingan. 

- Guru menujuk siswa secara spontan dan acak untuk mengemukakan 
arti, unsur-unsur, dan ragam gambar ilustrasi. 

- Guru memberikan contoh penerapan gambar ilustrasi pada brosur. 

Membuat brosur 

- Dilakukan secara mandiri. 

- Dilakukan di dalam kelas. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat komik. 

- Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memaharm langkah kerja terlebih 
dahulu. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling dan membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Pada akhir kegiatan guru meminta 
masing-masing siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 



254 Buku Guru SD/MI Kelas V 













• Guru juga meminta masing-masing siswa menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama membuat gambar pada brosur. 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui cara membuat brosur. 

- Siswa terampil membuat brosur. 

L 

Kegiatan 2 

Kegiatan awal pembelajaran 

- Guru meminta siswa untuk kembali mengingat cara menjaga dan 
merawat kesehatan otot dan tulang sebagai organ gerak manusia. 

- Guru memasttikan siswa benar-benar memahaminya. 

Melakuakn pertunjukan boneka 

- Dilakukan secara kelompok. 

- Dilakukan di dalam kelas. 

- Siswa menyiapkan peralatan dan 
perlengkapan untuk membuat bacaan. 

- Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memaharm langkah kerja terlebih 
dahulu. 

• Selama kegiatan berlangsung, guru 
membimbmg kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

• Guru juga meminta masing-masing 
kelompok menceritakan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapi selama melakukan 
presentasi dengan pertunjukan boneka 

| Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui cara menjaga dan 
merawat keseatan organ gerak. 

- Siswa mengetahui langkah-langkah melakukan presentasi melalui 
pertunjukan boneka 

- Siswa melakukan pertunjukan boneka. 



Subtema 4 : Kegiatan Berbasis ProyekTema 1 255 








Pemlaian 


A. Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 

a. Disiplin 

b. Tanggung jawab 

c. Peduli 

d. Percaya Diri 


Catatan: 


B t\ntuk thitruhnen 
pehilaiah (pehSkorah) dapat 
dilikat cohtoiohya pada 
Pehnbelajaran 1 


2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan 
pada buku siswa. 

3. Keterampilan 

Penilaian Unjuk Kerja 

a. Rubrik Rubrik Pertunjukan Boneka 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

PersiapanAlat dan 
Bahan. 

Sangat lengkap. 

Lengkap. 

Cukup lengkap. 

Beberapa bahan 
tidak ada. 

Ketepatan 

Adegan. 

Seluruh adegan 
dilakuakn sesuai 
dengan tema dan 
tujuan simulasi. 

Hampirseluruh 
adegan dilakuakn 
sesuai dengan 
tema dan tujuan 
simulasi. 

Sebagian besar 
adegan dilakuakn 
sesuai dengan 
tema dan tujuan 
simulasi. 

Sebagian kecil 
adegan dilakuakn 
sesuai dengan 
tema dan tujuan 
simulasi. 

Keterampilan 
Memantaatkan 
Peralatan dalam 
Adegan. 

Menggunakan 
peralatan sesuai 
fungsi dengan 
fungsinya. 

Menggunakan 
peralatan kurang 
sesuiai dengan 
fungsinya. 

Menggunakan 
peralatan tidak 
sesuai fungsinya. 

Tidak 

menggunakan 

peralatan 

semaunya. 

Tata bahasa. 

Percakapan 
dalam adegan 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat satu atau 
dua kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
lndonesia yang 
baik dan baku. 

Terdapat lebih dari 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku. 


256 Buku Guru SD/MI Kelas V 
















I Profil Penulis 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Maryanto, S.Pd. 

081 329 499 702 
muarailmu@gmail.com 
Caping tani 

SDN Plumpung 2 Kec. Plaosan, Kab. Magetan, Jawa 
Timur. 

Aktif menjadi penulis sejak tahun 2006 sebagai 
penulis dan editor buku-buku pendidikandi beberapa 
penerbitan di kota Surakarta. 



■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 
1. 2010-Sekarang, Guru. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2001 - 2006, Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 


■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
Tidak ada. 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
Tidak ada. 

■ lnformasi Lain dar Penulis: 

Tidak ada. 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 257 








I Profil Penelaah 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook: 
AlamatKantor : 

Bidang Keahlian: 


Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. 

024-8508019/08122538670 
boendha_rini@yahoo.co.id 
boendha_rini@yahoo.co.id 
Jurusan PGSD FIP Unnes. 

JI.Beringin Raya no 15 Ngaliyan Semarang 
: llmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2008-2010, Kepala PusatPPL 

2. 2007 - 2010, Pengelola PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) 

3. 2008 - 2010, Pengelola Labschcool tahun dan 2013-2015 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2000 - 2004, S Program Pascasarjana/Program Studi llmu Kedokteran Universitas 
Airlangga Surabaya. 

2. 1995 - 1998, S2 Program Pascasarjana/Program Studi Sains IKIP Surabaya. 

3. 1978 - 1983, S1 Fakultas Pendidikan Matematika dan llmu Pengetahuan alam/Program 
Studi Pendidikan Biologi IKIP Semarang. 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI (Buku Guru dan Buku Siswa SD Buku TematikTerpadu 
Kurikulum 2013). 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Pengembangan Model Pembelajaran Sains Berbasis ICT. ( Penelitian Hibah Bersaiang 
Dikti), 2008. 

2. Model Pendampingan Peningkatan Protesionalisme Guru SD Melalui Supervisi Klinis di 
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ( Penelitian Kelembagaan UNNES), 2009. 

3. Bahan Ajar Komik Sains Berbasis Inkuiri Untuk Mengembangkan Karakter Siswa SD 
(Tahun Pertama) ( Penelitian Hibah Bersaing DIKTI), 2011. 

4. Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Bervisi SETS di SD Labshool UNNES 
(Penelitian Terapan), 2012. 

5. Bahan Ajar Komik Sains Berbasis Inkuiri Untuk Mengembangkan Karakter Siswa SD 
(Tahun Pertama) ( Penelitian Hibah Bersaing DIKTI), 2013. 

6. Penguatan Kompetensi Berimbang Melalui Pengembangan Model Pendampingan Guru 
yang Mengintgrasikan Self Assesment dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 
(Penelitian Hibah Bersaiang Dikti), 2015. 

7. Pengembangan Bahan AjarTematik Kurikulum 2013 Berbasis Computer Assisted 
Instruction (CAI) Bagi Siswa SD Sebagai Pendukung Kompetensi Berimbnag (Penelitian 
Pekerti), 2015. 

■ lnformasi Lain dar Penulis: 

Lahir di Rembang, 17 Mei 1958. Menikah dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di 
Semarang. Menjadi Instruktur Nasional Kurikulum 2013, menulis pada jurnal-jurnal ilmiah, 
melakukan penelitian pada rumpun Pengembangan Kurikulum, dan sebagai Fasilitator 
Daerah pada program Usaid Prioritas. Saat ini, sedang menyiapkanTim Olimpiade Sains 
Nasional untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah guna mengikuti pertandingan Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) IPA SD tingkat Nasional. Pada tahun 2006, tim yang dibimbing berhasil 
meraih medali emas untuk kategori teori terbaik, eksperimen terbaik, pada tahun-tahun 
berikutya sampai tahun 2015 selalu berhasil meraih medali emas, perak dan perunggu. 


258 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 






Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Mamat Ruhimat 
+62222011014 
mamat_ruh@yahoo.co id 

Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Tenaga pengajar di Departemen Pendidikan Geograh FPIPS UPI dengan konsentrasi 
keahlian Geograh Pendudukdan Mitigasi Bencana. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: tahun 2003 melanjutkan S3 di UPI pada Prodi Studi Sosial dan baru berhasil 
diselesaikan pada tahun 2010. 

2. S2: tahun 1996 melanjutkan studi lanjut di Program S2 IKIP Bandung yang diselesaikan 
tahun1998 

3. S1: IKIP Bandung Jurusan Pendidikan Geograh tahun 1980 berhasil diselesaikan tahun 
1985 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Filia Prima Artharina M.Pd 

08562790019 

filiaprima@yahoo.com 

Program Studi PGSD FIP UPGRIS, Jl. Sidodadi Timur Nomor24, Dr Cipto 
Semarang 

Pendidikan IPASDTelaah Pengembangan Kurikulum 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2008 - 2009: SD Prima Sakinah Bekasi 

2. 2009 - 2010: Dosen Honorer FakultasTarbiah IAIN Walisongo 

3. 2010 - 2016: Dosen Universitas PGRI Semarang 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Fakultas llmu Pendidikan/Manajemen Pendidikan/UNNES (2006- 2008) 

2. S1: FMIPA/Pendidikan Biologi/UNNES (2001 -2005) 


■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. 2013-2014 

• Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas I Tema 5, 
Kemendikbud. 

• Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 1 Tema 8, 
Kemendikbud. 

• Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IVTema 6 
,Kemendikbud. 

• Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa KelasVTema 1, 
Kemendikbud 

2. 2015 

• Telaah KD dan Indikator Buku Guru dan Buku Siswa, Kemendikbud. 

• Buku IPA Kelas xTuna Daksa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan 
Khusus. 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 259 






3. 2015-2016 

• Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IVTema 4, 
Kemendikbud. 

• BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa KelasVTema 2, 
Kemendikbud. 

• Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VI Tema 5, 
Kemendikbud. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

• 2011, Pengembangan Alternative Assessment Berbasis Jejaring Sosial Facebook sebagai 
Upaya Membentuk Sikap Komunikatit dan Kritis. 

• 2012, Pemantaatan Virtual lnteractive Microbiology Laboratory Untuk Meningkatkan 
Kemampuan GenerikSains Mahasiswa PGMIPABI. 

• 2012, Pengembangan Model Pembelajaran IPA Berbasis Kearitan Lokal dan ICT pada 
SiswaTuna Grahita di SLB. 

• 2012 - 2013, Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Sains 
Berbasis PermainanTradisional. 

• 2014-2015, Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbasis Game-Offline Pada Siswa 
SMP Di Kota Semarang. 

• 2015-2016, Pengembangan Bahan AjarTematik Kurikulum 2013 Berbasis Computer 
Assited Instruction (CAI) bagi Siswa SD Sebagai Pendukung Kompetensi Berimbang. 

• 2015, Kajian Nilai Karakter dan HOT's Pada Bahan Ajar dan Media lnteraktif Sains SD dan 
SMP di JawaTengah. 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook: 
AlamatKantor : 
Bidang Keahlian: 


Dr. Rahmat, M.Si. 

081220045876 

rawides@yahoo.com 

Departemen PKn UPI Jln. Setiabudhi No. 229 Bandung 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1986 sampai sekarang, tenaga pengajartetap di Departemen PKn FPIPS UPI Bandung 
dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Golongan IVc. 

2. Memberi kuliah di PGSD pada mata kuliah Konsep Dasar PKn dan Pembelajaran PKn SD. 

3. Tutor pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD (UPBJJ Bandung Universitas 
Terbuka). 

4. Pernah mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di Polban Bandung dan IGGI 
(sekarang UNIKOM). 

5. 2004, menjabat anggota senat FPIPS perwakilan jurusan PKn. 

6. 2007-2010 menjadi Ketua jurusan PKn FPIPS UPI. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2009-2015, S3 Program studi PKn SPs UPI Bandung. 

2. 1999-2004, S2 Prodi studi llmu-ilmu sosial BKU ilmu Administrasi Negara UNPAD 
Bandung. 

3. 1980 -2005, S1 Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. 2006, meneliti tentang Studi terhadap Efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Bidang Pendidikan (anggota), yang didanai Ditjen Manajemen Dikdasmen. 

2. 2009, melakukan penlitian tentang dampak sertihkasi guru melalui jalur penilaian 


260 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 






portofolio terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan guru PKn di Kota 
Bandung (anggota). 

3. 2009, meneliti tentang Model Pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. 

4. 2010, terlibat dalam penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap 
Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat (anggota). 

5. 2011, meneliti tentang Kinerja guru PKn dalam membangun karakter siswa SMP (ketua). 

6. 2012, meneliti tentang Model Pembelajaran PKn berbasis Living Values Education untuk 
Pengembangan Karakter Mahasiswa. 

7. 2012, meneliti Model Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter 
Mahasiswa. 

8. 2013, meneliti tentang Pengembangan Living Values Education dalam Pembelajaran 
untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik". 

9. 2014, meneliti tentang Bahan ajar PKn berbasis nilai-nilai kehidupan untuk 
mengembangkan karakter mahasiswa. 

10. 2015, meneliti tentang implementasi gerakan sosial-kultural kewarganegaraan bagi 
pengembangan karakter siswa. 

11. 2015, meneliti tentang pengembangan multimedia interaktif dalam pembelajaran PKn 
berbasis nilai untuk pembentukan karakter mahasiswa. 


Nama Lengkap : Prof. Dr.Trie Hartiti Retnowati M.Pd. 

Telp. Kantor/HP : (0274) 586168/082121161604 
E-mail : trihartiti54@gmail.com 

Akun Facebook: 

Alamat Kantor : Kampus Karangmalang Yogyakarta 
Bidang Keahlian: Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Seni Rupa 

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1979 - sekarang, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. 1992- 1995, Sekretaris Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNY. 

3. 1995- 1999, Ketua Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNY. 

4. 1999-2003, Pembantu Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni UNY. 

5. 2014-Sekarang, Kaprodi Pendidikan Seni S2 Pascasarjana UNY. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2004 - 2009, S3 Program Pascasarjana/Penelitian dan Evaluasi Pendidikan/Penelitian dan 
Evaluasi Pendidikan/Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. 1984 - 1988, S2, Program Pascasarjana/Penelitian dan Evalusi Pendidikan/Penelitian dan 
Evaluasi Pendidikan/Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 

3. 1972 - 1978, S1 Bahasa dan Seni/Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan/Pendidikan Seni 
Rupa/IKIP Negeri Yogyakarta. 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidak ada. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidak ada. 

■ lnformasi Lain dar Penulis; 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 261 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 


Dr. Bambang Prihadi, M.Pd. 

0274-586160 psw. 383/ 082220514318 
prihadi58@gmail.com, bbg_prihadi@yahoo.com 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa 
dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus 
Karangmalang Yogyakarta 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

2010-2016: Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Program Pascasarjana UNY/Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (1979- 
2007). 

2. S1: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta/Jurusan Pendidikan Seni Rupa. 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Pegangan Guru Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

2. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

3. Buku Pegangan Guru untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

4. Buku Pegangan Siswa untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

5. Buku Nonteks Seni Budaya (Seni Rupa dan Prakarya) untuk SD dan SMP. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (lOTahun Terakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV "Bhumi Cipta 
Mandiri" Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Anggota). 

2. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni Rupa Terintegrasi dengan 
Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) (Anggota) 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 
Alamat Kantor 


Drs. Suharsono, M.Hum. 

0274513096/Hp 081227448105 
hars_yogya@yahoo.com; hars@ugm.ac.id 

JJalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

1. 1989—sekarang: dosen Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas llmu Budaya, 
Universitas Gadjah Mada. 

2. 2003—2005: Kepala Indonesian Language and Culture Learning Service (Inculs), Fakultas 
llmu Budaya UGM. 

3. 2007—2008: dosen tamu di Jurusan Bahasa Indonesia, Faculty of Asian Languages and 
Cultures, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Tiongkok 

4. 2009—2011: Sekretaris Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas llmu Budaya UGM 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Fakultas Pasca Sarjana UGM, Jurusan Sastra Indonesia dan Daerah, Program Studi 
Linguistik (1991—1996) 

2. S1: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Jurusan Sastra Indonesia (1985—1988) 

3. BA: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Jurusan Sastra Indonesia (1982—1985) 


262 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 







Diunduh dari V6Y\did\Y-an\d 


■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Lentera Indonesia, Buku 1 (Pusat Bahasa, Kemendikbud, 2004) 

2. Lentera Indonesia, Buku 2 (Pusat Bahasa, Kemendikbud, 2005) 

3. Lentera Indonesia, Buku 3 (Pusat Bahasa, Kemendikbud, 2006) 

4. Bahasa Indonesia untuk SMP (Pusat Perbukuan, Depdiknas, 2005) 

5. Bahasa Indonesia untuk SMA (Pusat Perbukuan, Depdiknas, 2005) 

6. Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa Tiongkok (Buku 1 Tingkat Dasar, Buku 2 Tingkat 
Menengah, Buku 3 Tingkat Lanjut; Faculty of Asian Languages and Cultures, Guangdong 
University of Foreign Studies, China (2007)) 

7. Bahasa Indonesia untuk SD (BNSP, Depdiknas, 2008) 

8. Bahasa Indonesia untuk SMP (BNSP, Depdiknas, 2008) 

9. Bahasa Indonesia untuk SMA (BNSP, Depdiknas, 2008) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. "Penggunaan Metafora dalam Layla Majnun", Jurnal Adabiyyat, Desember 2014 

2. "Pemerolehan Klausa Relatif pada Pemelajar BIPA: Kajian Bahasa Antara", Jurnal Litera, 
April 2015 


I Editor 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Facebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Elah Nurelah, M.Pd. 

021 -47864303 / 081210383313 

nurelah_bprihantono@yahoo.com 

nurelah_bprihantono 

Jl. H. Mugeni II RT. 04 RW. 010 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung 
Jakarta Timur 

Mata Pelajaran Sekolah Dasar 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2004-2015: Guru Kelas di SDN PisanganTimur 12 Pagi 

2. 2015-sekarang: Guru Kelas di SDN Pisangan Timur 11 Pagi ( Regrouping ) 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Jakarta (2013 - 2015) 

2. S1: Fakultas Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Negeri Jakarta (2009 - 2013) 

3. S1: Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1992 - 1996) 


■ Judul Buku yangTelah Died/f (lOTahunTerakhir): 

1. BukuTematik Kelas II Edisi Pertama,Tahun 2013 

2. Buku Tematik Kelas IV Edisi Pertama, Tahun 2013 

3. BukuTematik KelasVI Edisi Pertama,Tahun 2013 

4. BukuTematik Kelas II Edisi Revisi,Tahun 2016 

5. BukuTematik Kelas IV Edisi Revisi,Tahun 2016 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Cooperative LearningTypeTalking Stick 
Pada Siswa Kelas IV SDN. Pisangan Timur 12 Pagi Pulogadung Jakarta Timur (Tahun 2012 - PTK). 

2. Hubungan Kemandirian Belajar dan Kecerdasan Interpersonal Dengan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas V di Wilayah Binaan IV Kecamatan Pulogadung JakartaTimur. (Tahun 2015 - Korelasi). 


Tema 1: Organ Gerak Hewan dan Manusia 263 






I Profil Ilustrator 


Nama Lengkap : Muhammad Isnaeni, S.Pd. 

Telp. Kantor/HP : 081320956022 
E-mail : misnaeni73@yahoo.co.id 

Akun Facebook : Muhammad isnaeni 
Alamat Kantor : Komplek permata sari/pasopati 

Jl. Permatasari 1 No. 14 RT. 03 RW. 11 
Arcamanik-Bandung 

■ Riwayat pekerjaan/Pprotesi 

1. 1997 - Sekarang, Owner Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. Sarjana pendidikan Seni dan Kerajinan. S1 UPI bdg '97 

■ Karya/Pameran/Eksibisi danTahun Pelaksanaan 

1. Aktif pameran di kampus-kampus dari tahun 1991-2000 

2. Terlibat di beberapa proyek team animasi 

■ Buku yang Pernah dibuat llustrasi danTahun Pelaksanaan 

Sudah 1000 lebih buku yang telah diillustrasikan di penerbit-penerbit besar di Indonesia 


264 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 





